CETAKAN KETIGA 


Dilengkapi rumus sakti untuk memahami perubahan 
kata (morfologi) bahasa arab 


ABURALZIN & UMMU RAZIN 


ILMU SHARAF 


PEMULA 
@ 


BIpisA Gt Ter Kwwansa ID 


Judul : Ilmu Sharaf untuk Pemula 


Penulis : Abu Razin & Ummu Razin 
Tata Letak : Ridwan Setiawan 

Desain Sampul : Putera Kahfi 

Jumlah Halaman : 210 Halaman # XIII 
Bidang Ilmu : Ilmu Bahasa Arab 


Ilmu Sharaf untuk Pemula, Maktabah BISA, 
Cetakan III 
April 2017 


BISA 


Belajar Islam dan Bahasa Arab 


Diperbolehkan bahkan dianjurkan memperbanyak 
sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk 
apapun dengan atau tanpa izin penerbit selama 


bukan untuk tujuan komersil. Mohon koreksi jika 
ditemukan kesalahan dalam karya kami. Koreksi 
dan saran atas karya kami dapat dilayangkan ke 
admin @bisa.id 


“Teruntuk ketiga putera kami tercinta, 

Razin Abdilbarr, Adib Ubaidillah, Jaahid Abdurrasyid 
Semoga Allah memberkahi umur kalian dan 
memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kalian 
agar kalian tumbuh dewasa di bawah naungan Islam ... 
Semoga Allah menjadikan kalian bertiga 


bermanfaat untuk Islam dan muslimin” 


“Teruntuk kedua orang tua kami tercinta, 
Semoga Allah membalas seluruh kebaikan dan 
bimbingan berharga Kalian kepada Kami selama ini 
dengan balasan terbaik dan ridha dari-Nya” 


(Abu Razin Al-Batawiy & Ummu Razin Al-Jawiyah) 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Kata Pengantar Cetakan Ketiga 


mia nga AP ash 5 dn Ta Ina tna AIU TA aa as -.1 5 
Dias ya Sa Kania 2S MW KAN 3 
4 
AN 


IA TEA ad su 3 3 3 II aa en 
s s " 


- 
25- GS 3 


Ka ayun Ls Goa plan des seh dana 


Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan 
ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami 
dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka 
tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka 
tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. 


Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan 
benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya 
Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, berilah shalawat salam 
kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya. 


Alhamdulillah ini adalah cetakan ketiga dari buku Ilmu Sharaf untuk pemula. Sejak 
terbitnya cetakan kedua, buku ini telah dicetak lebih dari puluhan ribu eksemplar dan 
telah diunduh ratusan ribu kali yang menandakan besarnya minat pembaca terhadap 
buku ini. Apalagi semenjak dibukanya pusat belajar Bahasa Arab terbesar di 
Indonesia, BISA Learning Centre (www.blc.bisa.id) di belasan kota di Indonesia, buku 
ini semakin digunakan secara intensif. Kemudian sebagaimana karya manusia, tentu 
ada kekurangan dan kesalahan sehingga mendorong kami untuk menerbitkan cetakan 
ketiga. 


Pada cetakan ketiga ini, banyak hal yang kami tambahkan agar para pembaca 
mendapatkan ilmu dan manfaat yang lebih luas serta memudahkan pengajar dalam 
mengajar. Di antara tambahan penting yang kami lakukan: 

1. Melengkapi tips-tips penting yang akan memudahkan peserta memahami materi 
2. Menambahkan pembahasan tentang fi'il ruba'iy 
3. Menjelaskan lebih detail kaidah-kaidah fi'il mu'tal 


Abu Razin & Ummu Razin lii 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Kami senantiasa berterima kasih kepada para peserta dan pengajar BISA dan BLC 
(BISA Learning Centre) yang senantiasa memberikan masukan dan saran berharga 
demi perbaikan buku ini. Akhirnya, kami berdoa kepada Allah 'Azza wa Jalla agar 
menjadikan buku ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian. Semoga 
Allah mudahkan kami mencapai visi #IndonesiaMelekBahasaArab. 


Jakarta, 8 April 2017 


Abu Razin & Ummu Razin 


iv Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Kata Pengantar Cetakan Kedua 


Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah 
atas Rasulullah, para keluarganya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir 


Zaman. 


Alhamdulillah, sejak cetakan pertama diunggah ke internet pada Oktober 2010, 
saat buku digital ini direvisi untuk cetakan kedua, buku ini sudah diunduh lebih dari 
40.000 kali yang menandakan besarnya minat kaum muslimin terhadap buku ini. 
Kemudian semenjak Kami menjalankan program Belajar Ilmu Bahasa Arab (BISA) 
online, banyak masukan positif dari para peserta terkait buku ini. Atas dasar ini, Kami 
akhirnya merevisi buku ini atas izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 


Pada cetakan kedua ini, ada beberapa materi baru yang Kami tambahkan, antara 


lain: 


Pembasahan Fi'il Shahih dan Fi'il Mu'tal 
Pembahasan Fi'il Ma'lum dan Fi'il Majhul 


Pembahasan Isim Jamid dan Isim Musytag 


Buku ini telah diuji coba dengan diajarkan kepada seluruh peserta dari berbagai 
belahan dunia secara online menggunakan aplikasi WhastApp melalui program Belajar 
Ilmu Bahasa Arab (BISA). Alhamdulillah, ratusan peserta baik dalam dan luar negeri 
(Finlandia, Jerman, Perancis, Arab Saudi, Jepang, Singapura, dll.) telah merasakan 
kemudahan dalam memahami Ilmu Sharaf dalam waktu yang relatif singkat. Peserta 
cukup menyisihkan waktu 90-120 menit per minggu selama 8 minggu (2 bulan), insya 
Allah dengan komitmen yang kuat, peserta dapat memahami dasar-dasar Ilmu Sharaf 
dan menerapkannya langsung saat membaca Al-Our an dan Hadits. Kami menyambut 
siapa saja yang serius ingin mendalami Ilmu Sharaf ini dengan cara bergabung pada 
Program BISA di www.bisa.id. 


Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Al-Akh Ahmad Zamzuli 
dan Al-Akh Samingun atas bantuannya dalam memberikan tashrif fi'il-fi'il mu'tal, 
kepada Al-Akh Ahmad Zawawi dan Al-Ukh Arina yang telah bersedia menjadi editor 
untuk cetakan kedua ini, dan Al-Akh Putera Kahfi atas desain sampul buku ini. Tidak 
lupa ucapan terima kasih untuk seluruh peserta program Belajar Ilmu Bahasa Arab 


Abu Razin & Ummu Razin v 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


(BISA) khususnya angkatan pertama dan kedua -—yang tidak dapat Kami sebutkan 
namanya satu per satu- yang telah memberi Kami motivasi lebih untuk segera 
merevisi buku Ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga dengan 
terbitnya cetakan kedua ini, semakin banyak kaum muslimin yang bisa mengambil 
manfaat dan faidah dari buku kecil ini. 


Jakarta, 24 Maret 2014 


Abu Razin & Ummu Razin 


vi Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Kata Pengantar Cetakan Pertama 


Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah 
atas Rasulullah, para keluarganya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir 


Zaman. 


Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 


- 
» 3 


LA 2 AE AAA 
KO Dhan Cs 6333 WII UI 
"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Ouran dengan berbahasa Arab, agar 
kamu memahaminya.” (Yusuf: 2) 


Al-Our'an diturunkan dalam Bahasa Arab, maka untuk memahaminya tentu 
diperlukan kemampuan Bahasa Arab. Dalam hal ini, mempelajari Bahasa Arab adalah 
sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena tidak mungkin kita bisa 
memahami Al-Our'an dengan baik tanpa pemahaman Bahasa Arab yang baik pula. 
Belum lagi mutiara sunnah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam serta ribuan karya 
ulama Islam disusun dengan Bahasa Arab. Maka, patutlah bagi kita kaum muslimin 
untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari Bahasa Arab di tengah fitnah dunia 
yang begitu melenakan. Betapa banyak kaum muslimin yang lebih ridha menyisihkan 
waktunya, menghabiskan uangnya untuk biaya kursus, membeli bukunya, mengikuti 
tes-tesnya untuk Bahasa Inggris, tetapi di saat yang sama tak ada waktu, tak punya 
uang, tak ada buku, tak ada tempat belajar yang dekat, sudah terlalu tua, untuk 
Bahasa Arab. 


Buku yang berjudul “Ilmu Sharaf untuk Pemula” ini sesuai judulnya memberikan 
penjelasan dasar seputar Ilmu Sharaf: salah satu ilmu yang sangat penting untuk 
dikuasai untuk memahami Bahasa Arab. Dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui 
aturan perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Buku ini diharapkan 
menjadi pegangan awal sebagai batu loncatan untuk menempuh tingkatan 
selanjutnya. 


Buku ini disusun dengan bahasa serta materi yang disederhanakan dengan 
harapan dapat mempermudah orang-orang yang baru belajar Bahasa Arab dalam 
memahaminya. Buku ini juga dilengkapi dengan "rumus sakti”, sebuah metode cepat 
memahami Ilmu Sharaf dalam waktu yang relatif singkat. Tidak lupa pula kami 
tambahkan contoh penerapan yang aplikatif disertai latihan yang kami ambil langsung 
dari Al Our'an. 


Abu Razin & Ummu Razin vii 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Dalam proses penyusunan buku ini, kami telah menguji coba metode yang kami 
terapkan dalam buku ini kepada beberapa orang dengan latar belakang pendidikan 
yang berbeda, mahasiswa, pegawai kantoran, sampai dosen yang umumnya lulusan 
sekolah umum. Hasilnya, alhamdulillah mereka dapat menguasai materi dasar Ilmu 
Sharaf ini rata-rata hanya dalam delapan pertemuan (masing-masing 90 menit). Tidak 
percaya? Silahkan dibuktikan. Namun, perlu disadari ini hanyalah awal dari 
perjalanan panjang antum dalam menguasai Bahasa Arab. Sehingga dibutuhkan 
komiten dan kesaabaran sampai antum betul-betul menguasainya. Metode secepat 
apapun yang diberikan tak kan ada gunanya jika tidak dibarengi dengan komitmen 
dan niat tulus antum. Kebanyakan orang-orang yang “gugur” dalam belajar Bahasa 
Arab adalah orang-orang yang tidak konsisten dan memiliki niat yang setengah- 
setengah. Maka jauhilah sifat yang seperti itu. Terakhir, namun tidak kalah 
pentingnya, antum membutuhkan bimbingan guru dalam mempelajari ilmu bahasa, 
termasuk Bahasa Arab. 


Ucapan terima kasih untuk yayah Syahrudin dan emak Maemunah yang terus 
mendoakan kebaikan kepada kami berdua. Kami juga mengucapkan terima kasih 
kepada mas Andy Abu Thalib dan Bang Athoilah, serta Akhy Ahmad Zawawi yang 
sudah bersedia mengkoreksi materi buku ini. Kemudian kepada ukhti Awis yang 
mengoreksi penggunaan tata bahasa dalam buku ini. Tidak lupa pula untuk ikhwan 
dan akhowat halagah Bahasa Arab Madrasah 78: Fian, Ijul, Ibad, Fadhli, Ibnu, Madi, 
Wawan, Manda, Leonny, Marianah, Nana, Siti, serta ikhwah yang lain yang begitu 
semangat dalam mempelajari Bahasa Arab. Sungguh, semangat antum sangat 
mendorong kami untuk menyelesaikan buku ini. 


Kami menyadari bahwa tulisan kami ini jauh dari sempurna. Kami sangat terbuka 
dan mengharapkan saran dan kritik dari pembaca sekalian. 


Akhir kata, kami berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi kaum muslimin 
dan semoga Allah menerima amal kami ini di sisi-Nya. 


Diselesaikan pada Hari Jum'at yang penuh barakah, 
Jakarta, 22 Oktober 2010 


Abu Razin dan Ummu Razin 


viii Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


DAFTAR ISI 

Kata Pengantar Cetakan Ketiga.ooo.oo.@i.imsanumsaaasswkmansma bi iii 
Kata Pengantar Cetakan Kedamaian nana mbk km amami v 
Kata Pengantar Cetakan Perfama..oo.oooo..Wooo.omocomessmisssnasussasssesenssssssa vii 
DAFTAR ISI kiki eka kn kaka mana akabbhbibasi Mas enssen adakah an aman Imbas kakak Kb yaa ix 
BABI PENGANTAR ILMU BAHASA ARAB..oomooommumenamanumkan 1 
Il Mengenal llimu bahasa AO to an oem NN 1 
12 Unsur Penyu Kama ena na an amin ena ana 3 
PAN an NS An TA TN 4 
MI Mengenakan sate man dansa saham hun 4 

121.2 Penelope naa aan 7 

1.2.2 Isim ) Pn aa as ea ma ama 7 
II Isun Berdasarkan) ENI sasanbansananemen Akses aa banana esis daan EA mama nasn si raSn 9 

1222 bim Berdasarkan Juni hood keemasan Kah 10 

1.220 Aturan Perubaiati I1 anime aa Ban aa esa ena a eat da 12 

Ne Nan an inn Sa An 13 

25 Isun. Ditinjau dan SISLASA USU Inah setel mak ae 15 

12 Huruf Arab yang Memo At ga aa 16 
LATIAN ce tan bm an ae aan aa aa aa 17 
BAB ILILMU SEA RAK em mean akh ba maakkamakaah 20 
2.1 Mengenal Tniu. SIATOf nok mana ia ma aka 20 
2.2 Istilah Dasar Un SINGO et moto ena aan ana SN BN 21 
NA Pa Ba an ni Dan ai 21 

Do IM BURUN sebentar mma ea hm maen mmk ka mika banana 21 
Sa inna BKN KANAN 21 

2 aMakna Dasar Setiap Bentuk Kata om mm aan 22 
2 Pen Ne BNNK 23 
2,9 Wazan-Wazdtt Dash mean anak isat 25 
26 Depan Nu tan an ana nana 26 


Abu Razin & Ummu Razin tt 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2.7 Tabel. Wazan Tasha ema asa 27 
27 AI Wuzan Tasing Tsulatey Mujar ad kawin iman lab am un na mananijaa 27 
27.2 Wozan basir Tsulatsy MOSIb en mmm stan sn 27 
23 Wasan Tasny ROOEO MNTOL nyah manah aamiin 28 
2 3 Wosat Tashrif KUPON MOS mena maan kana mina amankan 28 

PN EA Nm aa aa ba aa aa aa 29 

BAB. ISULATSY MUJARRAD be.oiomeokk mma enakk ha mah em aka mbak 31 

3.1. Mengenal Tsulatsy MUJArTOG cmn kek nm asalkan 31 

3.2 Perbandingan Wazan Tashrif Tsulatsif MUJO TAG bean 33 
1.01 Mud dam PI ol AON nm mk aa knpa kaka mangan 33 
2 Wasnadar Ukata Benda) oa ea ane ia Kebab emmkaampa ata 37 
See ema bo en ne ea 37 
2 In MA Da ama Ba aka al 37 
On Ae ba maa Nan na aa Kan na EN Rn 38 
GUN iB IAIN NBA 41 
7 Istm. Zaman, Isim Makan, dan Isimi Alat.cooooooooooomooocooccomeieeoeenonoes 45 

aa Lasin Toha LSN MANA BNN 47 
AG MERE Bab Ia — Rea maa manah Gale Ran 47 
SO ab ne ee aa 3 50 
Sa ae eb Ia tea en Se Bag 52 
S3 Mia Bab da Sa ne beta oem aa ae Ama aa 54 
Pe aa 56 
2 Men bab nb kn aa Bm ma Makam ea Ann 58 

PAN ea ea ai 59 

BABIV TSULATSY MALID coookokke am mean mM mma aa aan 62 

#.l. Mengenal Tevlatey ME en ba mika lima maa mna Hana ian 62 

22 Susu Jeleany Tema AAA nb mb ain 64 
AN Kah Pi ms sbb banana Naaah mamah Ban Banana 65 

2 21A Wosan Pekentama ma mnnina mak AN BN BN 67 
CON NGLAM AS ikan sean ate an anusahkeponnaNabm Yoneren sena ENI 69 
Na 71 


x Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


X2D. LUNOAN BINA YO akmsemnaims msbremhemmaoka sman akana nanas 73 
221 Wetan oem ana ba mma pakan 73 

A20 Wo Demian ngak mukena 75 
Ke Asi 77 

4 22. Won en ummi emas ana aa nnaan 79 
Me 81 

423 Ziyadak. Brtsnlatsati ANTUJI mem unakamktab entar aketakakan maninasansa 82 
Z20A WObi ms en maha mma enim 82 

LN an aa an 84 

To Oa me aa enamel 85 

ADA Masak SE bata aa iba aral anna BN asa Anna Naba sar 86 
LAMA pen aa aa kn ank aneh aadanisa 87 
BAB V RUBA'IY MUJARRAD DAN. MALID oomoooowmemmenenangnannana 90 
5. Mempenal Raba 1. Muartad dam Kuba nj MOS seo 90 
52 “Ireng bontang Ranty AN NAN ben aka nana EN IIA Hah 90 
OR an an an na an na 92 
KO. Ziyadah Puti kena enns oma enakan namakan 92 
5,92 LIYOGAN BINA AM kmi man ba aman mn mamak Banana 93 
AON Gen san an ema aer 93 
Ie 93 
LALIEAN toe na aa aa aa bat 95 
BAB VI TASHRIT LUGHA KT anna an enaki 96 
Oo Men er In anabanab n na NE Dn 96 
na ae ru. 96 
6:24 Tashrif Lughaant FU MOOY mmm ktm memainkan 98 
6.22 Tasha Ginohaot PT WNANA ek maa ma makan 101 
6.2.3 Tas Laguna Ian PU mmm am am skm akan 104 
OA Tas Loh ENG Usman bkan gt amampan mayan 106 
62,5 Tech Buta neon PU Ae aan ja ana bab khan 108 
6G Tas burhan PL NN mm mm kya aman an kam entin an 110 


Abu Razin & Ummu Razin xi 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.3 Contoh. Tushrif Lengkap Tsrletsiy MOJOTTAR. non bumn amanat 11 
64 Contoh. Tushrif Lengkap TSulktsiy MASIG semena mane baki bannya 117 
6.5 Contoh Jesiyi Lengkap Kubaay Moana onani Kombat kab ana aan 129 
0 Contoh Task Lengkap RUDI Np MAT. baka la lan mna aan 130 
BATIN AN be em an Ra an aa 193 


BAB VII KATA KERJA AKTIF (FI'IL MA'LUM) DAN KATA KERJA PASIF (FIIL 


INAP UR aa mmk mmk 136 
Pama Mn mbak mn an aka aa 137 
71.1 Rumus F1'il Madhy Majhul Wazan Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 Tsulatsy Mujarrad......... 127 
7.1.2 Fi'il Madhy Majhul Wazan Bab 4 dan Bab 6 Tsulatsy MUJATIAG w.oooooooooooooo 138 
71-38 Fil. Madhy Majhul Tsulatsy MAASIG.meimisimonwenkaknommna emanamnsnatamatasnh 139 

Z0 RUMUS MUA IMO eneng mukmin sni ea banana 141 
7.2.1. Rumus Fr. Mudhari Majhul Wazan Bab 1 dam Bab Dasssstsieseitssngai 141 
7.2.2 Rumus Fril Mudhari' Majhul Wozan Bab 2 dan Bab 6-sicscessneseeesnisenens 142 
12.3 Rumus.F111 Mudhari' Majhul Wazan Bab 3 dan Bab A.coicoo.wo.o.co.co.io.c”c.—c...moio. 143 
7.44 Rumus F1 Mudhari Majhul Tsulatsy MASIG.oooocomewwwvovsenssessusdeceamsn 144 

7.3 Tabel Perbandingan Fi'il Madhy Majhul dan Fi'il Mudhari' Majhul. woo. 145 
LAPAN Len one matan an ba km aan Bin mn na aa 146 
BAB VIII. FI II. SHAHIH DAN.ETIL MU TAL eeoko mamak makam ank ma kaakaiaa 147 
el Pembagian ON tao em aa Pabean ap ena 149 
SL Pe Sinlok SEIN oa aa Ma Da aa an 149 
AN an nan an an NN NA IA 149 
Sel PE Sha MABA Of aa ana nian ma mainan ie | 
SA Pabean amanah an iban am aan an aa ab 153 
BR Bana aa Aa an Sa SE 153 
Oa PPL An men ha mama maa 155 
Se Na Ae sa aa Sa NYA 
OA PE Ia aa aman babakan kam batin 160 
Moman yan alm mak ama akan 160 

OA Pai MN pam ss aman inai te nan meh bsa beb 161 

8.25 Tabel Fei. Mu tal dalam Wazan Eu Tsulatsy Mujartak kneomeomu enam 162 
naas an an nan Dn 163 
8.3.1 Tashrif Lughawi FY'il Shahih Salim dan Fi'il Shahih MAKMULZ woo 163 


xii Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


KAIDAH PENULISAN HAMA semen man Menhan 163 

2.2 Tas bunga Pt al Onafuh Mba af minang ma ba Batman 167 

24 ash belati ITU DAN Dibatas nk en NEK 170 
KAIDAH BERSAMBUNGNYA FI'IL MU'TAL DENGAN DHAMIR co... 170 

SAI Tas busa RAL MG Wee anemia mmamysahn 174 
SAI Tas MG Tol Musa GO bian ea aa aman mana 174 

Del DRL Tak MAL TG enim maan tonnema emo aman ae asa ban On 179 

SA2 Task buka FT MU Tal AJ WOf koma mm analisa 181 
SA. Tushrg Lara oU MU PIN Obb kab makam ka mama enakan 184 
SAA Task Lushawi Pr. Mu ta Latif MAGGP UN eka kanan ahlak 188 
545 Tashry Luchgar Pra Mu tak Iafif MO Up koomwamse makam mma 189 
Aan Bean aa NN aa NA DA AN NN 191 
BAB IX LATIHAN TASHRIF DARI AL-OUR AN soon 194 
9.4, Latihan Tashraf Teulatsy MENATA awam kaka aini 194 
92 Lavhan Tas Tewas Mk am ab ne maan aga 200 
BEE EN aa mM Ma ak bai 209 
PROFIL PEN UII aa kakak kaka naa 210 


Abu Razin & Ummu Razin xiti 


PETA PIKIRAN BAB I 


Lt 
— 


.umaunan 


Hd MBM aBanami 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


BAB I 
PENGANTAR ILMU BAHASA ARAB 


1.1 Mengenal Ilmu Bahasa Arab 
Ilmu Bahasa Arab adalah: 


Ma On naa) to GA Kenali SL en Up an Apa 
“Kaidah-kaidah untuk mengetahui bentuk kata-kata Bahasa Arab serta keadaannya baik 
dalam bentuk tunggal maupun dalam susunan kalimat.” 


Ini adalah pengertian Bahasa Arab secara umum yang telah mencakup definisi 
Ilmu Nahwu dan Ilmu Sharaf. Terkadang, Ilmu Sharaf dianggap bagian dari Ilmu 
Nahwu. Namun, dengan melihat fokus utama pembahasannya, Ilmu Nahwu dan Ilmu 
Sharaf dianggap dua ilmu yang terpisah, di mana Ilmu Nahwu membahas susunan 
dan kondisi kalimat, adapun Ilmu Sharaf membahas perubahan kata dari satu bentuk 
ke bentuk yang lain. 


Ilmu Nahwu lebih fokus kepada bagaimana suatu kalimat itu disusun serta aturan- 
aturan yang terkait dengannya seperti harakat, letak kata, dan bentuk kata yang tepat 
sehingga suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Contohnya kalimat: 


(Zaid telah duduk) 

Kata au memiliki harakat dhammatain. Pemberian harakat ini tidak dilakukan 
dengan sembarangan, melainkan ada aturan yang baku mengenai hal tersebut. 
Seseorang tidak bisa serta merta memberikan harakat dhammah, kasrah, kasratain tanpa 
melihat kondisi kalimat yang ada. Kemudian, kata Tn yang merupakan subjek lebih 
diakhirkan ketimbang kata kerja (AT padahal dalam tata Bahasa Indonesia, subjek 
lebih didahulukan daripada predikat (kata kerja). Kemudian, dari sisi pemilihan kata 
kerja sendiri, ada aturan khusus tentang hal tersebut. Contohnya ketika yang duduk 
seorang perempuan, maka kata kerja yang digunakan menjadi: 


ia Cia 
(Hindun telah duduk) 


1 Gawaidul Lughatil “Arabiyyah (hal. 6) 


Abu Razin & Ummu Razin 1 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Semua hal di atas dibahas secara terperinci dalam Ilmu Nahwu. Adapun Ilmu 
Sharaf tidak membahas hal tersebut, melainkan lebih fokus kepada aturan perubahan 
kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ilmu Sharaf membahas bagaimana kata 
GAES berubah menjadi “&1J2” dan bentuk yang lainnya. Contohnya jika yang 
duduk adalah “kami” maka kata kerjanya berubah menjadi “A38”. Perubahan kata 
ini beserta rumus-rumus perubahannya dibahas secara mendalam di Ilmu Sharaf. 


Ilmu Nahwu dan Sharaf sangat penting untuk dikuasai bagi orang-orang yang 
ingin memahami Bahasa Arab. Oleh karena itulah Ilmu Nahwu dan Ilmu Sharaf 
disebut dengan ilmu alat, yakni alat untuk memahami kalimat Bahasa Arab. Ilmu 
Nahwu dan Sharaf adalah kunci untuk membuka gudang Ilmu Islam. Benarlah 
perkataan Al-Imrithiy dalam kitabnya Nadzham Al-Ajurrumiyyah: 


H5 3 PAN AR Ia 


Ilmu Nahwu adalah hal pertama yang paling utama untuk dipelajari .... 


P 
z 
w 


Karena, kalimat tanpanya, tak dapat dipahami 


2 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


1.2 Unsur Penyusun Kalimat 


Seperti yang kita ketahui, kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang 
memiliki makna. Dalam Bahasa Indonesia, kita mengenal istilah kata kerja, kata benda, 
kata sifat, kata sambung, kata hubung, kata Tanya, dan sebagainya. Begitu pun dengan 
Bahasa Arab, memiliki banyak istilah kata yang kurang lebih sama dengan Bahasa 
Indonesia. Hanya saja, dalam Bahasa Arab, seluruh kata yang ada bisa dikelompokkan 
menjadi 3 kelompok besar, yaitu fi'il (kata kerja), Isim (kata benda, kata sifat?), dan 
Huruf (kata sambung, kata hubung?). Perhatikanlah contoh kalimat berikut ini: 


KA IYA Hang 
(Zaid sedang pergi ke sekolah) 
Kalimat di atas memiliki tiga unsur penyusun: 
1. Ff'il (kata kerja) 
2. Isim (kata benda) 


3. Huruf Arab yang memiliki makna 

Untuk contoh di atas, ARA adalah fi'il, Cu dan “4x52 adalah isim, dan 2 
(ke) adalah huruf. Sekarang, mari kita bahas secara singkat 3 istilah yang telah 
disebutkan di atas. 


2 Hanya pendekatan saja. Umumnya kata benda dan kata sifat termasuk isim. Bukan berarti seluruh kata sifat adalah 
isim. Karena, ada kata sifat dalam Bahasa Arab yang masuk dalam kelompok kata kerja (fi'il). 


3 Hanya pendekatan saja. Umumnya kata sambung dan kata hubung adalah huruf. Namun, tidak sedikit kata sambung 
atau kata hubung yang termasuk kelompok isim. 


Abu Razin & Ummu Razin 3 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


121 Fil (dl) 
1.2.1.1 Mengenal Fi'il 


Al-Fi'lu atau biasa disebut fi'il secara bahasa memiliki makna perbuatan atau kata 
kerja. Sedangkan dalam ilmu nahwu, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna 
yang ada pada zatnya serta terkait dengan waktu. F''il itu ada tiga: 


1. Fi'il Madhy Sh 
2. Fil Mudhari' (& Kas) 
3. Fil Amr HN 


Contoh: 
Mal of ala 
Ae mek 

Penjelasan: 


s Fi'il Madhy adalah kata kerja untuk masa lampau yang memiliki arti telah 
melakukan sesuatu. Contohnya: ca (telah menulis) atau Nae (telah duduk). 

s  Fi'il Mudhari' adalah kata kerja yang memiliki arti sedang melakukan. Contohnya: 
Ci, (sedang menulis) atau st (sedang duduk). Bentuk kata kerja lain seperti 
kata kerja akan datang, kata kerja yang sedang terjadi pada masa lampau, dan 
bentuk kata kerja lain didapat dari bentuk fi'il mudhari' dengan ditambahkan huruf 
atau kata tertentu. 

»  Fi'il Amr adalah kata kerja untuk perintah. Contohnya: RI | (tulislah!) atau (de! 
(duduklah!). 


4 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Apa Tanda-Tanda Fi'il? 


Untuk memudahkan dalam mengetahui mana kata yang termasuk fi'il, maka kita 
bisa menghafal ciri-ciri fi'“1l. Ciri-ciri fi'il adalah: 


1. Didahului huruf " 43" 


Huruf 35 artinya adalah “sungguh”. Contohnya: 


N 


3 2 231 Pa K 
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.” (Al-Mu'minun: 1) 


Maka, kata “ Ja merupakan fi'il. 


y 


Abu Razin & Ummu Razin 5 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2. Didahului huruf Haa 
Huruf “»” artinya adalah “akan”. Contohnya: 


KO el Jia 


“Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata ....” (Al Bagarah: 
142) 


Maka kata “J5” merupakan fi'il. 


3. Didahului huruf “S4” 


” “ 


Huruf Au artinya juga “akan”. Bedanya dengan “»”, kata ara digunakan 


untuk waktu yang lebih lama daripada “«”. Contohnya: 


(OTAK) 


“Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).” (At-Takatsur: 3) 


4. Diakhiri Ta Ta'nits “&” 
Ta ta'nits tidak memiliki arti khusus, hanya huruf tambahan saja. Ta ta'nits ini 
merupakan ciri fi 'il madhi dhamir &. Contohnya: 


(0. Ken tn ja in sa.) 


U 


A.. berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu! .... 
(An-Nami: 18) 


Kata “&J8” diakhiri dengan huruf ta yang berharakat sukun (ta ta'nits). Maka, kata 

ini termasuk fi'il. 

Namun, yang perlu dicatat, bila ada kata dalam Al-Our'an, hadits, dan kitab 
Bahasa Arab yang mengandung ciri-ciri di atas, maka sudah pasti fi'il, akan tetapi 
tidak semua fi'il datang dengan ciri-ciri tersebut. Banyak fi'il yang berdiri sendiri tanpa 
ciri yang menyertainya. 


6 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


1.2.1.2 Pengelompokan Fi'il 


Kata kerja dalam Bahasa Arab bisa dikelompokkan sesuai dengan beberapa 
tinjauan pengelompokannya. Berikut ini beberapa pengelompokan fi'il yang harus 
diketahui: 


HEALA 


1. Fi'il Lazim (UI dal ) dan Fi'il Muta'addy (S5! kera) 


Ditinjau pada kebutuhannya akan objek, fi'il dibagi menjadi yang butuh objek 
yaitu fi'il muta'addy (transitif) dan tidak butuh objek yaitu fi'il lazim (intransitif). 
Contoh fi'il muta'addy adalah menolong (525), melihat (55) dan contoh fi'il lazim 
adalah pergi (55) dan duduk (FS). 


2. Fi'il Bina Shahih dan Fi'il Bina Mu'tal 


Ditinjau dari huruf penyusunnya, fi'il dibagi menjadi dua yaitu, fi'il shahih dan fi'il 
mu'tal. Fi'il shahih adalah fi'il yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf “illat. 
Sebaliknya fi'il mu'tal adalah fi'il yang huruf penyusunnya mengandung minimal 
salah satu dari tiga huruf 'illat, yaitu: alif, waw, dan ya, baik pada awal, tengah, dan 
akhir kata. Contoh fi'il mu'tal adalah menjadi (515), melempar ((45), takut (335), 
menjauhi (3 9). Fi'il mu'tal ini memiliki tashrif yang sedikit lebih rumit karena susunan 
hurufnya seakan tidak mengikuti wazan Jas. Silahkan bandingkan jLe dengan Jas, 
maka kita dapati bahwa dari segi susunan hurufnya seperti tidak sama. Lain halnya 
dengan fi'il shahih semisal 55 dan bandingkanlah dengan Jas di mana kedua kata ini 
sama-sama tersusun dari tiga huruf yang berbaris fathah ketiganya. 


Oleh karena fi'il shahih dan fi'il mu'tal terbagi lagi menjadi beberapa jenis, penulis 
baru akan membahas materi ini pada Bab 8 buku ini. 


1.2.2 Isim (ad!) 


Isim secara bahasa memiliki arti “yang dinamakan” atau “nama” atau “kata 
benda”. Sedangkan menurut ulama nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan suatu 
makna yang ada pada zatnya akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu. 


Isim terbagi dalam beberapa jenis yang bisa dikelompokkan sesuai dengan 
kelompoknya. Misalnya isim berdasarkan jenis, jumlah, bentuk, dan sebagainya. 
Karena isim banyak sekali, maka kita tidak membahasnya secara lengkap di sini. 
Hanya beberapa jenis isim yang berkaitan erat dengan Ilmu Sharaf yang akan dibahas 
di buku ini. Beberapa contoh kata yang termasuk jenis isim: 


Abu Razin & Ummu Razin 7 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


23 artinya Zaid (isim 'alam: nama orang) 
(55 artinya ini (isim isyarah: kata tunjuk), 


Bj artinya saya (dhamir : kata ganti) dan contoh-contoh yang lain. 


Perlu diperhatikan pula bahwa sebagian ciri-ciri isim adalah: 


TANDA-TANDA 
ISIM 


1 Bertemu dengan 
@ Huruf Jar 


(» (dari) 8 ( di dalam) Contoh : 
- 


2) (ke) « (dengan) 02 0 


SN pake aa 
«£ (dari) s) (seperti) - av 2 


Je (di atas ) J (untuk ) 


2 Bertanwin 
e 


Contoh : G0 Ge 
HL, ja 

Dilekati 

e Alif Lam 


Contoh: 3.54 


ola, ana 


8 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


»  Dilekati alif lam: HA «MESII 
» Bertanwin: S6 3 
» Bertemu dengan huruf jar: , 3.0 3 ad 


Ketika sebuah kata memiliki ciri-ciri seperti di atas, maka kata tersebut termasuk 
jenis isim. Huruf-huruf jar selengkapnya akan dibahas di pembahasan berikutnya. 


1.2.2.1 Isim Berdasarkan Jenis 


Isim berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua: 


1. Isim Mudzakkar EU 


Mudzakkar secara bahasa memiliki arti laki-laki. Secara istilah, isim mudzakkar 
adalah istilah atau terminologi untuk kata-kata yang masuk ke dalam jenis laki-laki. 
Semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung huruf 
ta marbuthah (5) termasuk isim mudzakkar. Contoh isim mudzakkar: 


Pp 
32634 Go. a08 


» Nama orang: 5, Suga, S3), X1 (dan semua nama laki-laki) 


» Nama benda: buku (SES), pulpen (33), baju (235) dan semua nama benda yang 
tidak mengandung huruf ta marbuthah. 


G s3. 
2. Isim Muannats (ja) 


Muannats secara bahasa memiliki arti perempuan. Jadi, isim muannats adalah istilah 
untuk semua isim yang masuk ke dalam jenis perempuan. Semua nama perempuan 
dan isim-isim yang mengandung huruf ta marbuthah adalah isim muannats. 


Contohnya: 
Base AL, AT 
» Nama perempuan: “36, 4& J—, kab dan semua nama perempuan. 


» Nama benda: sekolah Ganga universitas (Aas), kipas angin (A53 sa) dan semua 
nama benda yang mengandung ta marbuthah. 


Selain kata yang mengandung huruf ta marbuthah, ada juga kata yang tidak 
mengandung ta marbuthah akan tetapi termasuk muannats, seperti nama anggota tubuh 
yang berpasangan seperti SAE (mata), 331 (telinga), dan & (tangan). Sebagian nama 
benda langit seperti P3 (bumi) dan Da (matahari) juga dianggap muannats. Hal- 


Abu Razin & Ummu Razin 9 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


hal semacam ini memang seringkali terjadi dalam Bahasa Arab. Sampai-sampai ada 
ungkapan, dalam setiap kaidah selalu ada pengecualian. Oleh karena itu, penting 
untuk mempelajari Bahasa Arab atas bimbingan guru yang memahami hal-hal 
semacam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistigamahan. 


1.2.2.2 Isim Berdasarkan Jumlah 


Berdasarkan jumlah, isim dibedakan menjadi tiga, yaitu: 


1. Isim Mufrad (5555 wal) 


Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya: alun, id (seorang muslim, seorang 
muslimah) dan SES, at (sebuah kitab, sebuah pulpen). 


2. Isim Mutsanna (&) 


Ini adalah suatu istilah yang agak sulit untuk ditemukan padanannya dalam 
Bahasa Indonesia. Karena, dalam bahasa kita hanya didapati istilah tunggal dan 
jamak. Tunggal adalah satu dan setiap yang lebih dari satu adalah jamak. Namun, 
tidak demikian dengan Bahasa Arab. Pada Bahasa Arab, ada istilah untuk yang 
bermakna dua. Barangkali istilah Indonesia yang mendekati maksud istilah mutsanna 
adalah ganda. Jadi istilah jamak dalam Bahasa Arab bukan sesuatu yang lebih dari 
satu, akan tetapi lebih dari dua. Sesuatu yang bermakna dua atau ganda disebut 
dengan mutsanna ( ). Contohnya: 

(dua orang muslim, dua orang muslimah) 
atau 
Gsekana « takan 
(dua orang muslim dan dua orang muslimah) 
dan 
(dua kitab, dua pulpen) 


atau 
(sama: dua kitab, dua pulpen) 


10 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3. Jamak ( ) 


Jamak dalam Bahasa Arab ada tigajenis, yaitu: 


. Jamak Mudzakkar Salim ( IL Sh aa ) 
Yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang mudzakkar. Contohnya: 
Ooeluma atau Epiekuma 
(keduanya memiliki arti orang-orang muslim) 


TA A0 


. Jamak Muannats Salim (Des Sya Pa) 


Yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannats. Contohnya: : Si (orang-orang 
muslimah) 


» Jamak Taksir (k53 - ) 

Ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Jamak ini biasanya digunakan 
untuk kata benda mati seperti pulpen, buku, pintu, dan sebagainya. Contohnya: C3 
Ssi (kitab-kitab, pulpen-pulpen). Akan tetapi, ada juga jamak taksir yang bukan dari 
kata benda karena jamak taksir ada dua jenis: 


« Jamak Taksir Lil 'Agil: Jamak taksir untuk yang berakal. 
Contohnya untuk kata laki-laki ( IE Aj J5 5), nabi ( aa — e prasul (IS ae), 
ustadz (ui ), orang kaya (asi — 3S IS 


# Jamak Taksir Lighairil 'Agil: Jamak taksir untuk kata benda. 
Contohnya: buku (&:$ - LES ), pulpen (81-45), pintu (Sg -SG). 


Catatan: 


1. Jamak Mudzakkar Salim hanya berlaku untuk isim-isim mudzakkar, sedangkan Jamak 
Muannats Salim hanya berlaku untuk isim-isim muannats. 


2. Asalnya, nama benda mati, jamaknya adalah jamak taksir, akan tetapi untuk nama 
benda yang mengandung Da ta marabuthah (muannats), bisa dirubah ke jamak 
muannats salim. Contohnya: 1725 »4 (pohon) —» OA (pohon-pohon). 


3. Asalnya, isim-isim yang mudzakkar, jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, akan 
tetapi ada beberapa isim mudzakkar yang jamaknya jamak taksir. Contohnya: 


Abu Razin & Ummu Razin 11 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


e CJU (siswa) » SYB (siswa) 


. Jake (pekerja) — Ja (pekerja-pekerja) 


1.2.2.3 Aturan Perubahan Isim 


Bentuk perubahan dari mufrad ke mutsanna dan ke jamak mudzakkar salim dan jamak 
muannats salim adalah perubahan yang teratur. Artinya, telah memiliki perubahan 
dengan rumus tertentu. Adapun jamak taksir tidak memiliki aturan yang baku. Agar 
mudah memahaminya, bisa dilihat aturan rumus perubahan dari mufrad: 


1. Rumus Mutsanna 
Rumus perubahan mufrad ke mutsanna ada dua: 
» Mufrad # Y (aani) untuk keadaan rafa'" 


» Mufrad # Ke (aini) untuk keadaan nashab dan jar 


2. Rumus Jamak Mudzakkar Salim 
Rumus perubahan mufrad ke jamak mudzakkar salim ada dua: 
» Mufrad # 9g (uuna) untuk keadaan rafa' 


e Mufrad # ga (iina) untuk keadaan nashab atau jar 


3. Rumus Jamak Muamnats Salim 
Rumus perubahan mufrad ke jamak muannats salim: 


e Mufrad mudzakkar # Si (aatun) 


Agar lebih mudah untuk memahaminya, mari kita terapkan rumus di atas ke 
beberapa kata dalam tabel berikut: 


4 Istilah untuk rafa?', nashab, dan jar adalah dalam ruang lingkup ilmu nahwu. Pada tahapan ini, penulis hanya 
menampilkan kedua bentuk yang berlaku untuk mutsanna dan jamak mudzakkar salim tanpa menjelaskan lebih 
lanjut tentang rafa' dan lainnya karena bukan di sini tempatnya. 


12 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel 1.1 Aturan Perubahan Isim 


Jamak 
No. Mufrad Mutsanna 
Mudzakkar Salim Muannats Salim Taksir 
1. oa L SA 0. 
a93 Oladuaa O peda — — 
1 akang 
ui : 25 oa -9 | 03 
aa 0 Bni 0 
G aa Ba — call bai 
rem 0. La 
2 Peta 
5 Te Uae 
AA Ga 
OLES - - : 
Ana maa . 
3 LES 
One 
aa GT 2£ 
Olla - ai PGI 
4 Tg - 
sad “9 3 & 


Keterangan: 


Pada contoh 1 dan 2 kita hendak membandingkan perbedaan perubahan antara 
bentuk mudzakkar dan muannats. Contoh 1 merupakan bentuk mudzakkar, sehingga 
tidak didapati bentuk jamak muannats salim-nya. Contoh 2 merupakan bentuk muannats 
sehingga tidak didapati jamak mudzakkar salim-nya. 


Pada contoh 3 dan 4 kita hendak membandingkan tentang kedua jenis perubahan 
dari dua kata benda yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa jamak taksir tidak memiliki 


rumus perubahan, dengan kata lain tidak teratur. 


1.2.2.4 Dhamir 


Dhamir (Giwal)) adalah kata ganti. Kita mengenal dalam Bahasa Indonesia ada 
beberapa kata ganti: 


- Kata ganti orang pertama (mutakallim) yaitu aku dan kami. 
- Kata ganti orang kedua (mukhathab) yaitu kamu dan kalian. 


- Kata ganti orang ketiga (gha'ib) yaitu dia dan mereka. 


Abu Razin & Ummu Razin 13 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Dalam Bahasa Arab, kata ganti akan lebih kompleks, karena akan ada istilah kata 


ganti untuk laki-laki, kata ganti untuk perempuan, kata ganti tunggal, jamak, dan dua 


orang. Untuk lebih jelasnya, pelajari tabel 1.2 berikut: 


Tabel 1.2 Dhamir 


Dhamir 
Dia Mufrad 
k 
— " Mutsanna Mudzakkar 
—-— (Laki-laki) 
Mereka Jamak 
Dia Mufrad 
Mereka Muannats 
Mutsanna 
Derdia (perempuan) 
Mereka Jamak 
Kamu Ei Mufrad 
i — Mudzakkar 
Kalian berdua basa Mutsanna (Laki-laki) 
Kalian ai Jamak 
Kamu SN Mufrad 
Kalian berdua Ki Mutsanna Muannats 
- (perempuan) 
Kalian Ss Jamak 


Mudzakkar & 


Muannats 


Dhamir 


Kata ganti 


orang ketiga 


(SE) 


Kata ganti 
orang kedua 


(23) 


Kata ganti 
orang pertama 


- 


An 


Untuk ks dan Veri sama saja untuk laki-laki dan perempuan, yang membedakan 


hanyalah pada pemakaiannya saja 


sesuai dengan kata yang mengiringinya pada 


kalimat. Untuk dhamir mutakallim (saya dan kami) dapat digunakan baik untuk 


mudzakkar dan muannats. 


14 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


1.2.2.5 Isim Ditinjau dari Sisi Asal-Usul 


Ditinjau dari asal-usulnya, isim terbagi menjadi dua: 


1. Isim Jamid 


Isim Jamid adalah isim yang tidak dibentuk dari kata yang lain. Artinya, isim jamid 
berdiri sendiri tanpa dirubah atau diturunkan dari kata yang lain. Contohnya adalah 
35 (pulpen). Kata at adalah istilah yang diberikan oleh orang Arab untuk pulpen. 
Kata 35 tidak diambil atau diturunkan dari kata lain. Secara sederhana kita katakan 


dari sananya 35 adalah pulpen. Tentu tidak ada gunanya kita bertanya kenapa pulpen 


itu 35. 


2. Isim Musytag 


Isim musytag adalah isim yang dibentuk dari kata yang lain. Contohnya SES 
(buku). Kata SES merupakan turunan dari CS (menulis). Contoh yang lain adalah 


La An. 


Hee (masjid). Kata Huma adalah turunan dari kata 32x (bersujud). Salah satu tujuan 
mempelajari Ilmu Sharaf adalah untuk mengetahui ilmu tentang ini, yaitu mengetahui 
akar dari suatu kata sehingga kita bisa mengetahui maknanya dari sisi bentuknya. 


Karena, setiap bentuk memiliki faidah makna yang spesifik. 


Abu Razin & Ummu Razin 15 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


1.2.3 Huruf Arab yang Memiliki Arti 


Huruf (S3) secara bahasa memilki arti huruf seperti yang kita kenal dalam 
Bahasa Indonesia yang ada 26 huruf. Sedangkan dalam Bahasa Arab kita mengenal 
ada 28 huruf yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Akan tetapi, huruf yang dimaksud 
di sini bukan setiap huruf hijaiyah, melainkan huruf hijaiyah yang memiliki arti, seperti: 


9 (dan), ae (maka), — (dengan), d (untuk), Ly (akan), a (seperti) 


Huruf yang dimaksud di sini tidak berarti harus huruf yang disusun dari satu 
huruf saja, tetapi juga disusun dari dua atau lebih huruf yang memiliki makna, 
contohnya: 


Ke (dari), Jl (ke), 3S (dari), & (di atas), 8 (di dalam) 


2 
- 


Di antara huruf-huruf di atas ada yang termasuk huruf jar, yaitu huruf yang 
menyebabkan isim yang ada setelahnya wajib dibaca kasroh? (jar) yaitu: 


Ke (dari), Ai (ke), 3S (dari), & (di atas), 8 (di dalam), — (dengan), 


J (untuk), 3 (seperti) 


Contohnya: 


o 


(Yr RAI) Ge 5 an LB 


- 2 


( 4 #3) Ka) Tya 8 21 fe 
(Ora) SALA ea EA 


Perhatikanlah ayat-ayat di atas. Setiap kata yang didahului oleh huruf jar memiliki 
harokat kasrah. 


5 Kasrah adalah tanda asal dari jar. Pada beberapa kondisi, jar bisa juga dengan fathah atau huruf ya. 


16 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


LATIHAN 
CA 


I. Berilah 1 garis di bawah untuk kata yang termasuk fi'il, 2 garis di bawah untuk 
kata yang termasuk isim dan lingkari bila ia adalah huruf. 


APK T- 92 AL Me Pi — Re 
TN Ye Ko ba TE SM YM Seras 
& at | 9 Ka) - es ST TA B3 as 


Abu Razin & Ummu Razin 17 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


II. Ubahlah kata berikut ini ke bentuk mutsanna dan jamak yang sesuai: 


Jamak 
No. Mufrad Mutsanna 
Mudzakkar Salim Muannats Salim Taksir 

G - 

1 HJ 
g - 

2 Pan 
s ra 

3 se 
ad “ 

4 AG 
8 ..$ 

5 Sa 

A 

5g -0£ 

6 2 duel 
9 WA 

9 Cw 

8 Bas YAA 
8, 
2 J5 

G Oo 


18 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


III. Cocokkan dhamir di kotak kanan dengan kata di sisi kiri yang sesuai dengan 
menarik garis: 


G 

4 
(TE 
slama 


IV. Cocokkan dhamir di kotak kanan dengan kata di sisi kiri yang sesuai dengan 
menarik garis: 


Abu Razin & Ummu Razin 


19 


PETA PIKIRAN BAB II 


2 New 
Sera 
Kata Kerja Lampau He UP Jas 


Kata Kerja Sedang / Akan Ja F Lian Je 


Membedakan Kata Kerja Is 4 Ka 
Orang yang Melakukan “. 9 0 ha 
Sesuatu Jsb Jsb “ 
Orang yang Dikenai 8 030. 9 020. So 
Perbuatan J yan # 


Kata Perintah 


Kata Larangan 


Nama Tempat 


Nama Alat 


yen 
Jet 
Jas 

Nama Waktu Jaan Ola sel 
Jras 
ya 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


BAB II 
ILMU SHARAF 


2.1 Mengenal Ilmu Sharaf 


Ilmu Sharaf adalah salah satu cabang ilmu penting yang harus dikuasai dalam 
mempelajari Bahasa Arab. Dengan ilmu ini, kita dapat mengetahui bentuk perubahan 
dari suatu kata. Contohnya untuk kata “melakukan” atau “berbuat” ( daa): 


Y Lai 9 0. te #9. An Aa 


Dari kanan ke kiri: 


telah melakukan — sedang melakukan — perbuatan — orang yang melakukan — 
yang dilakukan — lakukanlah! — jangan kamu lakukan! 


Ilmu Sharaf atau dikenal dengan tashrif secara bahasa memiliki arti perubahan. 
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 


6 


Ob bah 


Pa 


“.. dan pengisaran angin ....” (Al-Bagarah: 164) 


Tashrif di sini memiliki makna perubahan angin dari satu kondisi ke kondisi lain 
dan dari satu arah ke arah lain. 


Adapun secara istilah, Ilmu Sharaf adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan 
keadaan beberapa bentuk kata (bina) yang meliputi jumlah huruf, harakat dan 
sukunnya seperti bentuk kata fi'il madhy (kata kerja lampau), fi'il mudhari' (kata kerja 
sekarang), mashdar (kata benda), isim fa'il (yang melakukan perbuatan), isim maf'ul 
(yang dikenai perbuatan), fi'il amr (kata perintah), fi'il nahyi (kata larangan), dan 
bentuk kata yang lain. $ 


Ilmu Sharaf adalah ilmu yang menerangkan tata cara merubah suatu kata dari satu 
bentuk ke bentuk yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda-beda". 
Contohnya merubah kata LI (telah menulis) menjadi Li (sedang menulis), dan 
ATI (penulis). 


6 Ash Sharfu I (hal. 9) 
7 Kitab At-Tashrif (hal. 2) 


20 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2.2 Istilah Dasar Ilmu Sharaf 


Sebelum kita memulai mempelajari Ilmu Sharaf, ada baiknya kita mengenal istilah- 
istilah dasar yang perlu diketahui. Antara lain: 


1. Wazan 


Wazan memiliki makna timbangan, acuan, atau rumus. Wazan adalah suatu rumus 
baku, di mana setiap kata kerja nantinya akan masuk ke salah satu dari wazan yang 
ada. Perlu diketahui bahwa dalam Ilmu Sharaf ada 35 bab, di mana setiap bab memiliki 


“58 
£ 


wazan yang spesifik. Misalkan bab da - Ja , bab dai — Jas , bab yern — Janin! , dan 
sebagainya. Namun, beberapa di antara wazan bab-bab ini sangat jarang dijumpai 
dalam kalimat Bahasa Arab, sehingga pada buku ini penulis hanya menampilkan 


wazan bab-bab yang penting dan sering digunakan oleh orang Arab. 


Wazan Ilmu Sharaf menggunakan kata fa', 'ain dan lam ( Jas ) dengan segala 
bentuknya. Semua kata kerja Bahasa Arab pastinya akan masuk ke salah satu dari 35 
wazan bab ini. 


2. Mauzun 


Jika wazan adalah rumusnya, maka mauzun adalah kata yang dibandingkan dan 
disandingkan dengan wazan. Misalnya CSS adalah mauzun dari wazan Jas dan Li 
adalah mauzun dari wazan das. 


3. Tashrif 


Tashrif adalah perubahan kata dari bentuk asal (kata kerja) menjadi bentuk-bentuk 
yang lain. Ilmu Sharaf juga sering disebut dengan Ilmu Tashrif, karena inti Ilmu Sharaf 
adalah mempelajari tashrif. Secara umum, suatu kata kerja berubah menjadi jenis 
perubahan kata sebagai berikut: 


» Fi'il Madhy (kata kerja lampau) » Isim Maful (objek) 

» Fil Mudhari' (kata kerja sekarang) » Fil Amr (kata kerja perintah) 

e« Mashdar (kata benda, kata dasar) » Fi'il Nahyi (kata kerja larangan) 

» Isim Faa'il (subjek, pelaku) s Isim Zaman (kata penunjuk waktu), 


Isim Makan (kata penunjuk tempat), 
Isim Alat (nama alat). 


Abu Razin & Ummu Razin 21 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2.3 Makna Dasar Setiap Bentuk Kata 


Setiap bentuk kata memiliki makna dasar tersendiri. Bentuk kata fi'il madhy, fi'il 
mudhari' dan yang lain dari setiap bab meskipun ada yang berbeda baris dan 
penyusunnya, namun memiliki kesamaan makna dasar. Artinya, makna dasar ini 


berlaku untuk setiap wazan, baik dari kelompok tsulatsy?, ruba'iy?, dan lainnya. 


Secara umum, makna dari fi'il madhy, Mudhari' sampai fit'il nahyi terwakili oleh 
makna berikut: 


e  Fi'il Madhy (telah melakukan) 

e  Fi'il Mudhari' (sedang melakukan) 

»« Mashdar (kata benda) 

e  Isim Faa'il (pelaku - yang melakukan) 

e  Isim Maf'ul (objek - yang dikenai perbuatan) 
e  Fiil Amr lakukanlah!) 

e  Fi'il Nahyi (Jangan kamu lakukan!) 


Untuk lebih mudah memahami makna dasar dari fi'il madhy, Mudhari', mashdar 
sampai fi'il nahyi,perhatikanlah tashrif untuk kata berikut: 3 3 


Tabel 2.1 Tashrif J5 dan Rey 


Sl ad | Yi gas | Jgata al | IaB ml | asas | pas Jas | Gola Jas 


Asi Dg Dia je Dogs as Da 
melihat | tihatah! | Ggipat | metiat | Penglihatan | Ayat | melihat 
ja ana Tulislah! | Yang ditulis| Penulis Tulisan Mena Ta 
tulis! menulis menulis 


8 Tsulatsy adalah kata kerja yang tersusun dari 3 huruf asli contohnya Ya “ 
9 Ruba'iy adalah kata kerja yang tersusun dari 4 huruf asli. Contohnya Sa 


22 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Perhatikanlah Tabel 2.1 di atas. Kita bisa mengetahui bahwa makna untuk setiap 
bentuk kata di atas meskipun dari dua contoh kata yang berbeda tetapi memiliki 
makna dasar yang sama untuk bentuk kata yang sama. 


2.4 Jenis Tashrif 


Di dalam Ilmu Sharaf, tashrif ada dua jenis: 
1. Tashrif Ishtilahy (F0 S5 3) 
2. Tashrif Lughawi (sa H3 3) 


Tashrif lughawi adalah perubahan kata yang didasarkan pada perubahan jumlah 
dan jenis pelakunya, sedangkan tashrif ishthilahy adalah perubahan kata yang 
didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. 


Perubahan bentuk dari bentuk asli! (fi'il madhy) ke bentuk mashdar, isim fa'il hingga 
fi'il amr adalah yang dimaksud dengan tashrif ishthilahy. Untuk lebih memahami tashrif 
ishthilahy. Perhatikanlah contoh tashrif ishthilahy untuk kata ”menulis” (158): 


HE LSI Opa — LE LS - Lily 5 
Dari kanan ke kiri: 


telah menulis (dia laki-laki) — sedang menulis (dia laki-laki) -— tulisan — penulis — 
yang ditulis — tulislah! — jangan kau tulis! 


Adapun tashrif lughawi adalah perubahan suatu bentuk kata ke jenis-jenis yang 
berbeda berdasarkan jumlah (mufrod, mutsanna, jamak) dan jenis (mudzakkar, muannats) 
pelakunya. Setiap bentuk kata (fi'il madhy hingga fi'il amr) memiliki tashrif lughawi 
tersendiri. Contohnya, tashrif lughawi untuk “penulis” C5$ ditunjukkan oleh tabel 
berikut: 


10 Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sharaf tentang bentuk asal dari suatu kata. Meski pada akhirnya 
pendapat yang dikuatkan adalah bentuk mashdar, namun yang masyhur digunakan adalah fi'il madhy. 


Abu Razin & Ummu Razin 23 


www.bisa.id 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


Tabel 2.2 Tashrif Lughawi c6 


Arti Tashrif lughawi 
Penulis laki-laki (tunggal) SK 
Penulis laki-laki (ganda) yg los 
Penulis laki-laki jamak 2 Kah 
Gi ) Sui E/5ssb 
Penulis perempuan (tunggal) IK 
Penulis perempuan (ganda) yi (gs 
Penulis perempuan (jamak) & s6 


Begitupun dengan fi'il madhy, fil mudhari', dan lainnya juga memiliki tashrif 
lughawi yang didasarkan pada perubahan jenis dan pelakunya. Insya Allah dalam 


buku ini kita akan membahas kedua jenis tashrif ini. 


24 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2.5 Wazan-Wazan Tashrif 


Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa tashrif memiliki 35 wazan 
(bab). Dari 35 bab ini yang berlaku umum hanya 22 wazan bab, 6 wazan untuk 
kelompok tsulatsy mujarrad, 12 wazan untuk tsulatsy mazid, 1 wazan untuk ruba'iy 
mujarrad dan 3 wazan untuk ruba'iy mazid!. 13 wazan sisanya memilik rumus yang 
sangat rumit dan jarang sekali ditemukan penggunaannya dalam kalimat sehari-hari. 
Kedua puluh dua wazan yang umum digunakan ini terbagi menjadi empat kelompok: 


1. Kelompok Tsulatsy Mujarrad 
Contohnya 28 (telah mulia), ds (telah mengetahui) 


2. Kelompok Tsulatsy Mazid 
Contohnya ARI (telah memuliakan), ds (telah mengajarkan) 


3. Kelompok Ruba'iy Mujarrad 
Contohnya &-5 (telah menggelincirkan) 


4. Kelompok Ruba'iy Mazid 
Contohnya P3 (telah menggelincirkan) 


Keterangan: 
- Kata tsulatsy merujuk pada kelompok kata kerja yang tersusun dari tiga huruf asli. 


- Kata ruba'iy merujuk pada kelompok kata kerja yang tersusun dari empat huruf 
asli. 


- Kata mujarrad merujuk pada kelompok kata kerja tanpa adanya huruf tambahan 
apapun selain huruf aslinya. 


- Kata mazid merujuk pada kelompok kata kerja yang memiliki huruf tambahan 
selain huruf aslinya. 


Dari keempat kelompok kata kerja yang disebutkan, kelompok tsulatsy 
mujarrad dan tsulatsy mazid adalah yang paling banyak digunakan dalam Bahasa 


Arab. Oleh karena itu, penulis hanya memfokuskan pembahasan untuk dua 
kelompok wazan tersebut pada buku ini, insya Allah. 


11 Lihat Matan Al-Bina wal-Asas, Kitab At-Tashrif (hal. 41) 


Abu Razin & Ummu Razin 25 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


2.6 Bagan Ilmu Sharaf 


SARANA 
2 Lal 
laa P) Je 
3 25 5 


Jeli- jab 


SW 5 Te 
- . 


“5 


26 


IX 202 5 58 
dea Ja! 
SA 2. 8 


- £ 
“ai 


PIN BAN NA 


Jelas Jela 


3 Ga - Da 


B0 H0 


ea 


3 0 2 Pra 


B0 20 3 oh 02 2050 
- 
- — 


Ta Haa 


“ £ 02 Wo 


3 o-0o- oo 
kuat Le kuat 1 
- 
& “ 


kursor “Wo 
Ipa pe) 


aa Wo A0 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2.7 Tabel Wazan Tashrif 
2.71 Wazan Tashrif Tsulatsy Mujarrad 


»z G - 5 
BY s1 ju has Yus (er kasi 
de Je Jasa Jasa ! 3 Je 
0 xi Be S G Ala DA AAA Aa 
- ... ... 


F 
3 
D 
Kay 
NX 
NX 
Na 
5 
t 
N 
N 
S3 
$: 
5 
: 
N 
3 
X 


Na 
A' 
N 
IN 
A' 
At 
N 
AN 


ISesY Ol Ew | kun | dek | Ie | sus TE 
Gs | oa Dog | | Saka | 3 
Jess | desi | Jas | Josh | Ina | Jess | Jasa 
IST | Ga | Ik | Ik | Iga Jak Ips 


Abu Razin & Ummu Razin yuri 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2.7.3 Wazan Tashrif Ruba'iy Mujarrad 


SI J3 AI jas Jgpsia pal ISU al Anas pan Jas yee jas 


: A3 , G3 Ana 21 2 


2.7.4 Wazan Tashrif Ruba'iy Mazid 


Sad oa Jad | Ugnin mal | Ie amal | oyunaa | puma jas | Gole Jas 


Oo nie. Ou. Gi 0253 G Oo T-3g 23 gn AL on, Tor 
Kana 0. . . 2. . 2. 
- Y - - - 
rA 
0) - R o Ap3 Gx 0 3 G 0-04 Aa 6 3 -O AG Pri 
S8) | : ab Yaa! ai | 
- La, - "4 an? - - CA 
ar, 
Aa BA &- d 20g a 2 G- 


28 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


LATIHAN 
AL 


1. Ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya 


dinamakan dengan ilmu: 
a. Nahwu c. Balaghah 
b. Sharaf d. Imla' 


2. Pola atau acuan atau rumus disebut dengan: 
a. Mauzun c. Tashrif 


b. Wazan d. Sama'y 


3. Kata yang mengikuti pola tertentu disebut: 
a. Wazan c. Tashrif 


b. Mauzun d. Oiyasiy 


4. Perubahan suatu kata dari fi'il madhi ke fi'il mudhari', mashdar, isim fa'il, dan 
seterusnya disebut dengan: 


a. Tashrif Lughawi c. Tashrif Otyasiy 
b. Tashrif Ishtilahi d. Tashrif Sama'iy 


5. Perubahan kata xe4& menjadi Ula, G3aalS , dan seterusnya disebut dengan: 


a. Tashrif Lughawi c. Tashrif Otyasiy 
b. Tashrif Ishtilahiy d. Tashrif Sama'iy 


Abu Razin & Ummu Razin 29 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6. Kata kerja perintah dalam Bahasa Arab disebut: 
a. Fi'il Madhi c. Fi'il Mudhari' 
b. Fi'il Amr d. Fi'il Nahyi 


7. Apa makna dasar dari isim maful? 
a. Yang melakukan sesuatu c. Kata perintah 


a. Yang dikenai perbuatan d. Kata benda 


8. Kata kerja yang huruf penyusunnya 3 huruf disebut: 
a. Isulatsy c. Khumasiy 
b. Ruba'iy d. Sudasiy 


9. Kata kerja yang huruf penyusunnya 4 huruf disebut: 
a. Tsulatsy c. Khumasiy 
b. Ruba'iy d. Sudasiy 


10. Berapakah total Wazan Tsulatsy dan Ruba'iy? 


a. 6 Wazan c.12 Wazan 
b.22 Wazan d. 35 Wazan 


30 Abu Razin & Ummu Razin 


PETA PIKIRAN BAB III 


G- Ta 
ye AT ayu) 


3 
- AE Att 
del al 
3. NA 02 8 9. 
o- G0 G0 


— | gal | gal | das 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


BAB III 
TSULATSY MUJARRAD 


3.1 Mengenal Tsulatsy Mujarrad 


Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa 22 wazan bab Ilmu Sharaf 
terbagi menjadi empat kelompok kata kerja. Salah satunya adalah tsulatsy mujarrad. 
Tsulatsy mujarrad adalah kata dasar (fi'il madhy) yang tersusun dari tiga huruf saja. 


Tsulatsy mujarrad memiliki enam bab dengan wazan yang berbeda-beda untuk 
setiap babnya. Setiap fi'il madhy yang tersusun dari tiga huruf pasti akan masuk ke 
salah satu dari enam bab ini, di mana antara bab yang satu dengan yang lain memiliki 
perubahan bentuk yang spesifik. Berikut ini adalah tabel wazan tsulatsy mujarrad dari 
bab 1 hingga bab 6. 


Tabel 3.1 Wazan Tashrif Tsulatsy Mujarrad 


Catatan: 


- Penulis sengaja tidak mencantumkan tashrif isim zaman, isim makan, dan isim alat 
karena sifatnya yang sama'iy dan jarang dipergunakan meskipun ada beberapa 
yang mengikuti tashrif-nya. 


Abu Razin & Ummu Razin 31 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


- Bab 5 tidak memiliki isim maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahyi dan juga tidak memiliki isim 
fa'il, akan tetapi memiliki bentuk tersendiri yang akan dibahas kemudian. 

- Pada kenyataannya, tidak semua bentuk mashdar mengikuti wazan an BEA Namun, 
penulis sengaja memilih bentuk ini supaya memudahkan orang yang baru belajar 
dalam menghafal rumus ini. Ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan bentuk 


mashdar mengikuti wazan ini. 


22 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3.2 Perbandingan Wazan Tashrif Tsulatsy Mujarrad 


Kelompok Tsulatsy Mujarrad memiliki enam bab dengan wazan yang berbeda-beda. 
Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1. Keenam wazan ini harus dihafal 
dengan baik. Untuk lebih memudahkan cara memahami dan menghafal wazan tsulatsy 
mujarrad, perhatikanlah penjelasan berikut: 


1. Fi'il Madhy dan Fi'il Mudhari' 


Ada rumus “sakti” yang akan membantu kita memahami dan menghafal keenam 
bab ini yang terangkai dalam kalimat: 


“AkU yAkiIn hAnyA dIA untUkkU kiIn1I” 


Setiap kata secara berurutan mengandung rumus untuk bab 1, 2, sampai bab 6. 
Wazan untuk Tsulatsy Mujarrad adalah: 


La 


3 adalah wazan untuk fi'il madhy 


Ps 


AN aa adalah wazan untuk fi'il mudhari' 


Pada wazan di atas yang harus diperhatikan adalah pada huruf 'ain. Setiap bab 
tsulatsy mujarrad hanya memiliki perbedaan pada harokat (baris) 'ain fi'il-nya. Baik 'ain 
pada fi'il madhy ataupun pada fi'il mudhari'. Selebihnya, yaitu baris pada huruf fa fi'il 
dan lam fi'il-nya adalah sama untuk setiap bab. Bahasa matematisnya, huruf fa dan lam 
beserta barisnya adalah suatu konstanta yang tidak akan pernah berubah baik untuk 
bab 1 sampai bab 6, adapun huruf 'ain adalah variabel yang berubah tergantung bab 
nya. Rumus “AkU yAkiIn hAnyA dIA untUkkU kiInI” akan kita terapkan di sini. 
Yang akan diambil dari kata-kata itu adalah huruf vokalnya yang menandakan baris. 
Huruf “a” untuk fathah, “1” untuk kasrah, dan “u” untuk dhammah. 


Abu Razin & Ummu Razin 33 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Untuk bab 1“AkU"” (A-U) menjadi: 


2 4 “ 


Jai “J3 


Baris 'ain pertama untuk ft'il madhy yaitu fathah 
dan baris 'ain kedua untuk fi'il mudhari' yaitu dhammah (A-U). 


Untuk bab 2 “yAkln” (A-l) menjadi: 


3 0. A5 
£» 
1 
Pad «- 
Baris 'ain pertama untuk ft'il madhy yaitu fathah 
dan baris 'ain kedua untuk fi'il mudhari' yaitu kasrah (A-1). 


Untuk bab 3 “hAnyA" (A-A) menjadi: 


Id 20 Aa 
Po 
10 


Baris 'ain pertama untuk fv'il madhy yaitu fathah 
dan baris 'ain kedua untuk fi'il mudhari' yaitu fathah (A-A). 


34 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Untuk bab 4 “dIA” (I-A) menjadi: 


- 
3 - 2 “ - P 
TN 
- - 
Baris 'ain pertama untuk ft'il madhy yaitu kasrah 
dan baris 'ain kedua utk fi'il mudhari' yaitu fathah (I-A). 


Untuk bab 5 “untUkkU” (U-U) menjadi: 


2 3 0. “3 


Jaka - 3 


Baris 'ain pertama untuk fi'il madhy yaitu dhammah 
dan baris 'ain kedua untuk fi'il mudhari' yaitu dhammah (U-U). 


Untuk bab 6 “kini!” (I-I) menjadi: 


A0 . 
0. ” 
— 
- “0 . 
Baris 'ain pertama untuk ft'il madhy yaitu kasrah 


dan baris 'ain kedua utk fi'il mudhari' yaitu kasrah (I-1). 


Abu Razin & Ummu Razin 39 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


RUMUS SAKTI FI'IL MADHI & MUDHARI 


Na 
Na 
o 

N 

N 
N 
N 


Aku IA ara em 


E 
ja 


Ng 
o 
N 
N 
N 
N 


Yakin ' ALI 


E 
ja 


Na 
N 
o 
N 
N 
N 
N 


Hanya : AA co — 


E 
j3 


Na 
A 
D 
N 
N 
N 


Dia : 


| 
» 


FE 
& 


Na 
Na 
.0 
N 
NX 
Na 
NX 


H3 


Untukku : UV... .— 2 


Na 
o 
N 
N 
“NX 


Kini IN DA | 


k 
3 
3 
| 
N 


Nah, seperti itulah rumus fi'il madhy dan fi'il mudhari' untuk setiap babnya. Ada 
yang sama pada fi'il madhy-nya, juga ada yang sama pada fi'il mudhari'-nya. Kita juga 
bisa membuat rumus lain yang sejenis seperti “kAUm fAglIr mAnA bisA UjUub dir” 
atau 'bAtU kAII mAnA blsA tUrUn sendir!”. Mudah bukan? Insya Allah. 


36 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2. Mashdar (Kata Benda) 


Mashdar tidak termasuk dalam jenis giyasiy” akan tetapi sama'iy5. Artinya, mashdar 
tidak memiliki wazan yang baku. Adapun alasan kami gunakan wazan 43 karena 
wazan ini merupakan bentuk mashdar yang paling umum. Sebagai contoh untuk fi'il 
madhy ds (telah mengetahui), mashdar-nya adalah Us (pengetahuan). Padahal 
harusnya jika mengikuti wazan menjadi L3E. Ini karena pengambilan mashdar adalah 
dengan sama'iy (mengikuti pemakaian orang Arab pada umumnya). Karena mashdar 
tidak memiliki wazan yang baku, maka satu-satunya cara untuk mengetahui bentuk 
mashdar dari suatu kata adalah dengan menghafalnya. 


3. Isim Fa'il 


Wazan isim fa'il untuk setiap bab tsulatsy mujarrad adalah sama, yaitu mengikuti 
bentuk dari i namanya (3). Contoh untuk RI isim fa'il-nya: S6: dan untuk Ja isim 
fa'ilnya: 6. Begitu juga untuk isim fa'il yang lain mengikuti wazan jsb. 


Khusus untuk bab 5, tidak memiliki bentuk isim fa'il akan tetapi memiliki 
bentuk yang disebut dengan sifat musyabbahah yang akan dibahas pada 
pembahasan selanjutnya. 


4. Isim Maful 


Sama dengan isim fa'il, wazan isim maf'ul untuk setiap bab adalah sama, yaitu 
mengikuti bentuk dari namanya (J 32). pb ON nge Rf isim maful-nya 
adalah SS dan untuk ai isim maf'ul-nya adalah $ 


Semua fi'il yang tergolong ke dalam fi'il lazimY itu tidak memiliki bentuk isim 
maf'ul. Kerena tidak sesuai secara makna. Namun, untuk memudahkan belajar tashrif, 
semua bentuk isim maf'ul diberikan meskipun untuk f1'1I-fi'il lazim. 


Dikarenakan semua fi'il bab 5 adalah fi'il lazim, maka fi'il-fi'il bab 5 tidak memiliki 
bentuk isim maf'ul. Bab 5 terdiri dari kumpulan kata kerja yang memiliki makna seperti 
kata sifat. Misalkan kana (baik/bagus). Secara makna seperi kata sifat, tetapi secara 
kedudukan adalah kata kerja. Dikarenakan isim maf'ul memiliki makna dasar sebagai 


12 Oiyasi: bentuknya memiliki rumus (wazan) yang baku seperti selain bentuk mashdar. 

13 Sama'iy: tidak memiliki wazan yang baku. Hanya dapat diketahui dari apa yang bangsa Arab gunakan dalam bahasa 
mereka sehari-hari. 

14 Kata kerja intransitif: tidak butuh objek. 

15 Lihat Matan Al-Bina wal-Asas (hal. 3). 


Abu Razin & Ummu Razin 37 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


objek atau yang dikenakan perbuatan, maka fi'il-fi'il bab 5 secara makna tidak 
mungkin memiliki bentuk isim maf'ul. Sebagai gambaran, bentuk isim maf'ul dari mc 
yang memiliki makna telah menulis adalah yang ditulis (SS). Tetapi untuk kata 


3 - 


Cr yang memiliki makna baik atau bagus, adakah bentuk isim maf'ulnya? Apakah 
"yang dibaiki” atau "yang dibagusi”? Tentu ini tidak sesuai secara makna. 


5. FYil Amr 


Wazan fi'il amr bisa dilihat pada Tabel 3.1 yang memiliki tiga wazan yaitu: 


Jas! - Jas — Jasi 


Untuk lebih memudahkan, Tabel 3.2 berikut ini ditunjukkan cara untuk 
mendapatkan fi 'il amr. 


Tabel 3.2 Cara Membentuk Fi'il Amr 


Contoh 
Langkah 439 2.2 ee AE 
Ha Aa PA 3 NE 
1. Ambil bentuk fi'il mudhari' nya Ci, Ora man 
2. Sukunkan Akhirnya Ci s han ee 
3. Ganti huruf ya dengan hamzah ca Sl - 
4. Beri hamzah dengan harokat yang 2 , 
sesuai dengan harokat yang tersisa merah | Do! “ 
(selain sukun) : 


Pengecualian: 


Ketentuan dasarnya adalah harokat hamzah sesuai dengan harokat yang tersisa 
(selain sukun). Jika harokat tersebut adalah dhammah, maka harokat hamzah adalah 
dhammah, begitupun dengan yang lain. Kecuali jika harokat yang tersisa adalah fathah, 
maka hamzahnya wajib diberi harokat kasroh. Karena tidak ada fi'il amr bab tsulatsy 
mujarrad yang diawali dengan huruf fathah. Agar lebih paham, silahkan bandingkan 
fi'il mudhari' dengan fi'il amr dari setiap bab (lihat Tabel 3.1) dan terapkan rumus ini. 


38 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


RUMUS SAKTI FIIL AMR 


Untuk lebih memudahkan menghafal fi'il amr, bisa menggunakan rumus sakti: 


“UjUb diri bIsA hinA diri” 


di mana UjUb untuk bab 1, dIrl bab 2, bIsA bab 3, hInA bab 4, dan diri bab 6. Kenapa 
tidak ada rumus untuk bab 5? Karena bab 5 tidak memiliki bentuk kata perintah (fi'il 
amr). Dua huruf vokal pada setiap kata adalah harakat untuk hamzah dan 'ain fi'il. 
Huruf vokal pertama untuk harakah hamzah'$ dan huruf vokal kedua untuk harakat 


, 


ain. 


Ie Cc 1 
RI | UMU AU. ? F | 


.. 


Hina : (AA 2555 — Jab! 
Diri : |. | Ls mna me HI 


16 Hamzah fi'il amr tsulatsy mujarrad adalah hamzah washal. 


Abu Razin & Ummu Razin 39 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Untuk bab 1 “UjUb” (U-U) menjadi: 


| 
jal 
Untuk bab 2 “diri” (I-I) menjadi: 
o fe 
Jaal 
. - 
Untuk bab 3 “bIsA” (I-A) menjadi: 


Jas 


Untuk bab 4 “hInA” (I-A) menjadi: 


Jai 


40 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Untuk bab 6 “diri” (I-I) menjadi: 


| 


o (| 
» 


P Seluruh hamzah pada fi'il amr tsulatsy mujarrad adalah 
hamzah washl, bukan hamzah gath'i. 


Hamzah washl adalah hamzah yang tidak dibaca ketika 
didahului kata lain, sedangkan hamzah gath'i tetap dibaca. 


Contoh hamzah washi: al CBN 


- 
o 
- 2 SI 


Contoh hamzah gath'i: 2 KA 


6. Fi'il Nahyi 


Jika kita perhatikan dengan seksama, bentuk dari fi'il nahyi ini hampir sama 
dengan fi'il mudhari'. Sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il dalam Bahasa Arab hanya 
tiga, yaitu madhy, mudhari', dan amr. Adapun fi'il nahyi adalah fi'il mudhari' yang 
ditambahi laa naahiyah (larangan). Tabel 3.3 berikut ini menunjukkan cara membentuk 
fu'il nahyi dari ft'il mudhari': 


Abu Razin & Ummu Razin 41 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 3.3 Cara Membentuk Fi'il Nahyi dari Fi'il Mudhari' 


Contoh 
Langkah 2 ne -£ eat n ea 25 n 5 
1. Ambil bentuk fi'il mudhari' nya Li "el ag Ta 
2. Sukunkan Akhirnya Ci s ag Ta 
3. Ganti huruf ya dengan huruf ta CA s as S3 
4. Tambahkan laa nahiyah CA Y &. ras Y TS Y 


Agar lebih paham, silahkan bandingkan fi'il mudhari' dengan fi'il nahyi dari setiap 
bab (lihat Tabel 3.1) dan terapkan rumus ini. Selain fi'il amr, bab 5 juga tidak memiliki 
bentuk fi'il nahyi. 


RUMUS SAKTI FI'IL NAHYI 


Untuk lebih memudahkan menghafal fi'il nahyi, bisa menggunakan rumus sakti: 


“AkU mAkiln sAyAng sAmA mAmi!” 


di mana AkU untuk bab 1, mAklIn bab 2, sAyAng bab 3, SAMA bab 4, dan mAmi bab 
6. Tidak ada fi'il nahyi untuk bab 5 disebabkan karena fi'il bab 5 seluruhnya adalah 
kata sifat yang tidak memliki kata larangan. Dua huruf vokal pada setiap kata adalah 
harakat untuk ta fi'il dan 'ain fi'il. Huruf vokal pertama untuk harakah ta fi'il dan huruf 
vokal kedua untuk harakat 'ain fi'il. 


42 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Untuk bab 1 “AkU"” (A-U) menjadi: 


Oo 0, 


Untuk bab 3 “sAyAng” (A-A) menjadi: 


Untuk bab 4 “sAmA” (A-A) menjadi: 


0.0. 
NET Tp 


Untuk bab 6 “mAmiI" (A-I) menjadi: 


(| Ox - 
Ja 
“- 


Abu Razin & Ummu Razin 43 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Rumus “AkU mAkln sAyAng sAmA mAmiI” tentu bisa dimodifikasi dengan 
merubah “mAml!" menjadi “AbI”. Bisa juga bagi yang istrinya ratih, rani, ani maupun 
bagi yang suaminya dani, madi, adi, dan yang semisalnya tentu boleh merubahnya 
sesuai selera yang penting bahagia. 


Mami # A—I ————— Jaa 


44 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


7. Isim Zaman, Isim Makan, dan Isim Alat 


Tidak semua kata kerja memiliki bentuk isim zaman (nama waktu) / isim makan 
(nama tempat) / isim alat (nama alat). Hanya kata kerja tertentu saja yang memiliki 
bentuk ini. Oleh karena penggunaan kata-kata ini pada umumnya adalah sima'i, 
artinya dipakai tergantung dari penggunaannya di kalangan orang Arab, maka ketiga 
jenis tashrif ini tidak akan dibahas secara panjang lebar di buku ini. Namun, supaya 
Kita memiliki pemahaman awal yang baik, maka berikut ini adalah rumus ketiga jenis 


tahsrif ini: 


A. Rumus Isim Zaman dan Isim Makan 


Isim zaman dan isim makan memiliki 2 rumus yang sama, yaitu: 


&D 


G - 


ea aa at 
Jesia atau Jauia atau Alasan 


Beberapa kata yang memiliki bentuk isim zaman antara lain: 


35 (telah melahirkan) 5 Aga (waktu kelahiran) 


455 (telah menjanjikan) — Aya (waktu yang dijanjikan) 


Beberapa kata yang memiliki bentuk isim makan antara lain: 
Smu (telah bersujud) 5 Aeumah (masjid) 
Re (telah menulis) 5 SS (kantor) 


Sad (telah bermain) 3 Wala (tempat bermain) 


G- 0 
- . 


Namun, terkadang ditemukan juga isim makan yang menggunakan wazan &kasa 


seperti: 
33 (telah belajar) ai Anya (sekolah) 


1D 


a55 (telah menghukum) » A2 (pengadilan) 


Abu Razin & Ummu Razin 45 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


B. Rumus Isim Alat 


Isim alat memiliki rumus sebagai berikut: 


Beberapa kata yang memiliki bentuk isim alat antara lain: 
Gama (telah menghapus) Te (penghapus) 
S6 (telah memukul)» Yks (alat pemukul, raket) 


Jasa (penggaris) 


K9) 


$3 


Fax (telah menggaris) — — 


46 Abu Razin & Ummu Razin 


www.bisa.id 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


3.3 Tashrif Ishtilahy Tsulatsy Mujarrad 


Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari wazan tashrif ishtilahy untuk 
full tsulatsy mujarrad, maka pada pembahasan ini kita akan mulai mempelajari fi 'il-fi'il 


yang masuk tsulatsy mujarrad dari bab 1 hingga bab 6. 


3.31 Fi'I-FYII Bab 1 Jai — Jas 


Haa Tata TEE aa o 
Bab satu memiliki wazan Jaw — Jas bisa diingat dengan menggunakan rumus 


"AkU”. Fathah untuk 'ain fi'il madhy dan dhammah untuk 'ain fi'il mudhari'. 


Tabel 3.4 berikut ini menunjukkan tashrif dari sebagian fi'il yang masuk bab 1: 


S3 Jas LI Jas | Jgaio anal | Ja Amal | anaa | pan Jad | yola Jas 


Arti 
2207 0523 OOP 8 8 “og 350. “5 
sa aa OA P - 2 - - Pd 
Menolong | 4259 Pi Sea eb as pt PS 
3 4 & ed 4 3 G 4 Pe G P #3 A Pe 9 
Diam 2S Yeah Ii esa ea | Sa AE : 


LBTI SE got 3G £ :€3 : 
Bersyukur | "S5 SAN | St SU ya 2 


Sebagai latihan, silakan tashrif kumpulan fi'il yang mengikuti pola bab 1 berikut ini: 


Abu Razin & Ummu Razin 47 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Pola Bab 1 Tsulatsy Mujarrad 


ie NN . 
Menolong 
1523 — 323 
Duduk 


2.23 - 
- “ 
naa PN 


Ba — S3 


Tetap 


Oo Kata 
(RS Jas 


Melihat 


w . aa ad 2 

Menciptakan 

Bks 1g 
Beribadah 


Ip 3x2 — AH 
Hadir 


Menghasilkan 


BY ja. Te 
. J . 


Batal 


48 


230 
J - 


83, —653 
Memberi rizki 
US —- 5 
Menulis 
Ta an - 


Diam 


E 23 
Meninggalkan 


Bao — G0 


Benar, Jujur 


Menghukum 


AS 
3S 5. - 
— 2 — s 


Mendiami, tinggal 


2 2 ANA 
Berpidato 


au 


Jas 


Menutup 


agan 


2 Pn 
Hasad 


Pa 


1539) — 335 
Tidur 


Ky 


2 Pra — Iu 
Bersujud 


o 
3 2 
rs & SS & 


Bersyukur 


AA “ 
US HS 
- - 


Mencari 
Keluar 
533 - 5 


Mengingat 


Mengganti 


Membatalkan 


z 4 

BL 
- - 
- 


Menyembunyikan 


is & aa 
Menghimpun 


ta o- 5 -. 
. . 


Membentangkan 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


5 — - Ae 
Tumbuh 


La 
Menggambar 


& 3 2 d Par 
Beribadah 


lady — 36 


Mendapat petunjuk 


Ba a3 n. 2 pasa 
Berlaku adil 


Abu Razin & Ummu Razin 


o 
en Maa 
. . 


Merampas 


V5 —55 
Mencangkul 


Terdahulu 


Eh — IG 


Sampai 


bg — 5S 
Terbenam 
he — ya 
Menjaga 
KASI Kr 
Kurang 
BUS — 3 
Menafkahkan 


www.bisa.id 


Patuh, Taat 


A3 


Bernadzar 


Mengupas 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3.3.2 Fi'il-FiI Bab 2 Jak — Jas 


Bab dua memiliki wazan da -g Jas bisa diingat dengan menggunakan rumus 
“YAkln”. Fathah untuk 'ain fi'il madhy dan kasroh untuk 'ain fi'il mudhari'. 


SS J3 | gas (lgata past | Is amal | yana Jp lee Jas | Upla Jas 


s 


Arti 


020 


Memukul | 272 Lo! | aman | ole bo Sma age 


Sok T 8. Bogo. 8, - FB na Lo. 1x 
Membuang | SIS | Sis! | Sjas | SS Bas Dis Dis 
Lai S? 3 se 3 g Fos3 A8 1-7 
Turun J7 Y 3 Jaja 56 R5 Jye J5 


Sebagai latihan, silakan tashrif kumpulan fi'il yang mengikuti pola bab 2 berikut ini: 


Pola Bab 2 Tsulatsy Mujarrad 


2 0, aa 

dn 
-. 2 -c H3 na a.- (AA TAG ana Pe 
pe — SAI Wi — Dia Naa — unt Laks — 5 
Memecahkan Membuang Membasuh, mencuci Menganiaya 


z 


rA 
Krn Aa V3 J5 NE — JK Lc 0S 


Memetik Turun Membawa Menutup 
2... 29 :.Z “15 2 Pa 2023 - 
Peak — AS bas — LAS lg — ala bg — A5 
Mengampuni Berdusta Duduk Pulang, Kembali 


- 


Ea — ala Uk k geo “tk 
3-4 


Binasa Bersumpah Memukul Menumpahkan, 
mengalirkan 
PSA esa #1 Perta # or PA aa, Pai 
W GA — BN Ul — bls kuad — wd A3 — YO 
Menuruni, meluncur Mencampurkan Mencampur-adukkan  Memfitnah, menguji 


50 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


Mengikat 


Yis — Jas 


Adil 


Mengetahui 


PA - 
- 

ra ra ra 
“es aa 


Mencukur 


Aa AT 
Sa — Ha 


Memiliki 


& . : 1 
Mengalahkan 


#o- Ld 
. 0 


II — X3 


Membuang 


Menolak, merubah 


Abu Razin & Ummu Razin 


Gs 
Membalik 


z - 
1Zig & - “ 
- 


Menikahi 


S3 — 53 


Memotong 


Mengalahkan, 
mengusir 


yr 755 LL 
Menggali 


bs - 5S 
Mengkhitan 


Ys -—Js 
Memotong 
los - yess 
Menampakkan, 
berpaling 


ho — ae 
Bersabar 


AA 25 
. . 


Berusaha 


Te 
Mendahului 


aa pa 


Bercita-cita 


s 
ar aU anna 


Memutuskan, 
memisahkan 


Iri Hati 


La - Jp 


Sangat ingin, tamak 


www.bisa.id 


z4 4 
ea 


Menetapi 


533 — 253 
Menentukan, 
mewajibkan 


2 0. £ 
bae — as 
Mengenggam 


£ 0. £ 
Ll: - . - 


Tersembunyi 


o - 
ra ni pe 
. . 


Memerah susu 


Mencuri 


o AA 
P 
aa .. 
J . J . 
- 


Bergembira 


51 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3.3.3 FiI-Fi'iI Bab 3 Jas — jas 


Bab tiga memiliki wazan da aa Jas yang bisa diingat dengan menggunakan 
rumus “hAnyA”. Fathah untuk 'ain fi'il madhy dan fi'il mudhari -nya. 


des | ja | dm | des Jas | ks | 
Membuka SS Y 3 Cpah se 53 Ta en 


T 9 


Mencegah Tas Y -! £ sah su la pe Kal 


Arti 


Kd 8 y305 9 


Mengumpulkan 23 Y PA CP aa en aa # 


Sebagai latihan, silakan tashrif kumpulan fi'il yang mengikuti pola bab 3 berikut ini: 


Pola Bab 3 Tsulatsy Mujarrad 


ba — gala bdas — alas bo — is AR 
Mencegah Memotong Membuka Mengumpulkan 


naa Peak Ta 
. ( . 


PA Pra 


na KAS — Jas Esa 


Mencetak Mengusir Menjadikan Menyembelih 
dada — & rab — and & P— @ Pp 1932 - 5 
Mencabut rakus mengetuk nampak 
koran — Sai dial — Ka l— 3 BN Oa kan — (CS 
Menghapus Melaknat Bergurau Bermanfaat 
CNN Kan aa sala — (3 EP 
Memerciki Menyalin Membaca Mengada-adakan 


52 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


ks, —@3, 
Mengangkat 


Menguasai, 
memimpin 


28. Pa 


Menguliti 


Hana 


Bertanya 


Terbit, muncul 


Sea Ar 
. ( . 


Berenang 


433 -— 333 
Menolak 


Abu Razin & Ummu Razin 


laga — 
Bersungguh-sungguh 
#0. an aed 
Yak — Jak 
Sibuk 
La) — Ga) 
Menggadaikan 
Ia — lag 
Memulai 
Inas — KaS 
Mengikat 


Mengurangi 


Menanam 


benua — 


Menjelaskan 


Menghapus 


z 


0. £ .. 
Ka — C5 
- 


. 


Mengutus 


Bapa 


Membuat syariat 


Pp — Pu 
Menyihir, menipu 


z - 
S0 ad 
. . 


Ls - ls 


Berita besar 


- 
z ad 
- - 


ak 
# 


Memberi pertolongan 


Ya — 3 
Waspada 


Tunduk, Khusyu 


2 —- “ai 
Melukai 


53 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3.3.4 FYI-FYII Bab 4 Jai5 - Jas 


Bab empat memiliki wazan da 5 J3, diingat dengan menggunakan rumus “dIA”. 
Kasrah untuk “ain fi'il madhy dan fathah untuk 'ain fi'il mudhari'. 


Aa II Jas | AI Jab | Jgn ul | JS mal | yana | jan Jad | Uola Jas 
rti 

Memuji 1g Y AN SA sala Kes rve1 F3 
Mendengar Ten! Gamal aah an basa man ae 
Mengetahui SS Y Aa Ala Je Kis APa ds 


Sebagai latihan, silakan tashrif kumpulan fi'il yang mengikuti pola bab 4 berikut ini: 


Kaif 
Memuji 
“ s 2 ds 
Mengetahui 


- 

z 

pe - - 
Je 


Mengerjakan 


Bersaksi 


aa 0. 


Unas — aa 


- 


Berjaga malam 


54 


Pola Bab 4 Tsulatsy Mujarrad 


30. ea 3 
Jo J3 


kd 
Bermain 
Menyusul 


#. & - 
.. ..—.. 
£ 


Kaget, heran 


Es 
Beruntung 


Mengikuti 


#0. . Pa » an 
Mendengar 


Tp 
Senang 
ANA 
Menyukai 


5 AAN - 2 
Matang (buah) 


- 043 Ld - 
G PP 
Bersedih 


Menepati janji 


2... AA - 
TI AG 
ps 


Lenyap, Binasa 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


- - T 
. 'B, . 
& 


Memakai 


Merasakan 
dengan lidah 


Abu Razin & Ummu Razin 


Ona 
Berkeluh kesah 


z 
FO - - 


Li 


Melanggar sumpah 


be-0 
Runtuh 


Ma 


Menyusui 


aa 


Bisu 


2... A- 
Beo —» 
“4 & 


Sombong 


& - - - 

FK 3-3 & 
2 si "7 
- - 


Berserikat 


z 


Yg Aa 
33 — 3 
s3 


Menerima 
ae na 
Mengasihani 

Bodoh 


Bas 


Membenci 
Menjaga 


ana 
Menyesal 

Dany — ja 

Terurai, lurus 
(rambut) 


Dungu 
N an | c 
Malu 
(et Ar z 
Menyambar 


9 aga g - 
. . 
& 


Sia-sia, binasa 


Ia 0 2 - 5 se 
Mentertawakan, 
mengejek 


55 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3.3.5 EHI-FYI Bab 5 Jas — jas 


Bab lima memiliki wazan da — Jas yang bisa diingat dengan menggunakan rumus 
“UntUkku”. Dhammah untuk 'ain fi'il madhy dan fi'il mudhari'-nya. 


SI j3 | AYI jas yan (eos Jas | yel jas 


Arti Fa aan Aa. 

- - — Y3 do Jo 

Baik 2 2. 5 £. 1? 0 2 A4 & « 3 - 
Go #08 38 0. “3 

Pelit - - Nee 2 Jus Ye3 
Go Ae 3 g9T ee Jet 

Bagus - - Ne Ys Ne Na 


Semua Fi'il yang masuk pada kelompok bab lima adalah fi'il lazim (intransitif) dan 
memiliki makna sifat. Dikarenakan maknanya kata sifat, maka bab lima ini tidak 
memiliki isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahyi. Khusus untuk isim fa'il, bab lima 
memiliki istilah lain yang disebut dengan sifat musyabbahah. Tidak seperti isim fa'il 
yang rumusnya baku, sifat musyabbahah tidak memiliki rumus baku, hanya saja 


Go c Go, Go & 
.a 
- 


sebagian besarnya mengikuti wazan Ka3, seperti TS YO, Ya . 

Bentuk sifat musyabbahah ini memiliki arti kata sifat. Misalkan untuk kata konee 
yang memiliki arti telah baik, maka bentuk sifat musyabbahah-nya adalah Opa yang 
artinya “yang baik”. Kata FS ini digunakan untuk memberikan sifat bagi sesuatu 
contohnya pada kalimat: 


ya 3 
(Zaid itu baik) 


Kenapa Bab 5 tidak memiliki bentuk Isim Maful, Fi'il Amr, dan Fi'il Nahyi? 


Ini dikarenakan secara makna tidak dapat diterima. Misal kita ambil contoh kata 
Kore yang memiliki makna telah baik. Apa bentuk isim maf'ul untuk kata “telah baik”? 
Apakah yang di-baiki? Begitupun dengan fi'il amr dan juga fi'il nahyi. Apa bentuk kata 
perintah untuk kata “telah baik”? Apakah “baiklah!”? Tentu ini tidak dapat diterima 
secara makna. Biasanya, untuk membuat kalimat kata perintah untuk bab 5 adalah 
dengan menggunakan tambahan kata 5 (jadilah!). Misalkan: 


Ka 
Jadilah orang yang baik! 


56 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Sebagai latihan, silakan tashrif kumpulan fi'il yang mengikuti pola bab 5 berikut ini: 


Baik, saleh 


Mudah 
ca 121 
Ds — js 
Berat 
z oA P - 
Cr — Gs 
Dalam 


Agung, besar 


Abu Razin & Ummu Razin 


Pola Bab 5 Tsulatsy Mujarrad 


AG 


daa 


at PB c 
.— . 


Besar 


“3 


z 
. 


Dekat 
| oa A3 - 
Baik 
Fa Sa 
# — it h 
Keji, Busuk 


Haram 
z 0 # Pad 
Tebal 
LOLA Pa 
beb — Hb 
Suci 
( 03 3 Pe 
Merasakan 


Tawar (air) 


Ero 3 2 Pre 
Ad gada — 3 eneg 
Kasar 
NT 2 Ta 
Sempurna 


z0 AT 
. . 


Pengecut 


Mulia, besar 


57 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


3.3.6 Fi'iI-FYII Bab 6 Jas — Jas 


Bab enam memiliki wazan da - J3 bisa diingat dengan menggunakan rumus 
"kInI". Kasrah untuk 'ain fi'il madhy dan fi'il mudhari -nya. 


CI da3 | oya Jas (Janin ad Jek pwal | yana |$ jasa dal pb jas 
Arti G G - Ld A0 - 
SSI | del | Jasa | jsb | Ds | Jaa d3 
Mengira | Co | Cast | Opa | ba | Uta | Luh Km 


58 


Tips untuk mengetahui suatu fi'il 
mengikuti wazan yang mana 


Bila diperhatikan, dari 6 wazan tsulatsy mujarrad ada 3 wazan 
yang bentuk fi'il madhi-nya sama-sama Jas (bab 1-3), ada 2 
wazan yang fi'1l madhi-nya sama-sama Jas (bab 4 dan 6), dan 


hanya ada 1 wazan yang fi'il madhi-nya J3, sehingga bisa 


disimpulkan sebagai berikut: 


1. Bila wazannya Jas sudah pasti mengikuti wazan bab 5, 
yaitu juri 5. 
2. Bila wazannya Jas , selain ws , maka mengikuti wazan 


bab 4 yaitu 1245. Karena satu-satunya mauzun fi'il shahih 
y 2 y 


yang mengikuti wazan bab 6 hanya Lu . 


3. Tidak ada tips baku untuk membedakan bab 1-3, hanya 


saja kebanyakan fi'il yang 'ain atau lam fi'ilnya huruf 


halgiy / huruf idzhar (& £ « #1 ) itu masuk bab 3, seperti 
en (huruf ha di lam fi'il) dan Jas (huruf 'ain di 'ain fi'il). 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


LATIHAN 

AA 

0) 
I. 'Lengkapilah tabel berikut ini: 


IE 


A3 


o 
5 KG 
. 


“No 
€ 
o 
23X 
LL 


- 


Il. Hubungkan kata di kotak kanan dengan kata di kotak kiri yang sesuai dengan 
menarik garis: 


2 Pu ja 
3 kan Jas 
bis NASA 
dyaah JB pal 
cl Jgpsia pasal 


Abu Razin & Ummu Razin 59 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


III. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi lingkaran: 


60 


1. 


Bentuk mashdar itu bersifat sama'iy, maksudnya adalah: 
a. Ada pola khusus c. Mengikuti wazan tertentu 
b. Tidak memiliki pola khusus d. Polanya sama untuk semua wazan 


. Hamzah pada fi'il amr untuk semua wazan merupakan hamzah: 


a. Washl CAN 
b. Oat'hi d. Mamdudah 


. Hukum asalnya, fi'il lazim tidak memiliki bentuk: 


a. Sifat Musyabbahah c. Isim maf'ul 
b. Isim fa'il d. Fi'il amr 


. Isim fa'il dari Span adalah: 


a. Gas Cc. kuonea 
b. uns d. Tidak ada 


. Manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang fi'il: 


a. Seluruh kata kerja pasti fi'il tetapi tidak semua fi'il kata kerja 
. Seluruh fi'il adalah kata kerja 

Seluruh fi'il adalah kata kerja kecuali fi'il bab 1 
. Seluruh fi'il bab 5 adalah kata kerja 


Ao 


. Isim maful dari 3 adalah: 


Go38 Tao 
Aa. DNAN CD ga 
GB ga " 
b. Dg-ga d. Tidak ada 


G Oo 
Kata re termasuk dalam contoh: 
a. Isim zaman c. Isim Alat 
b. Isim makan d. Mashdar 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8. Berikut ini termasuk mauzun dari bab 1, kecuali: 


a.n Cc. 5 
bd. B3 d. 3 


9. Kata Jas termasuk mauzun bab: 


a. Bab1 c. Bab 3 
b. Bab 2 d. Bab 4 


10. Jumlah wazan tsulatsy mujarrad adalah: 


a. 12 Wazan c. 35 Wazan 
b. 6 Wazan d. 22 wazan 


Abu Razin & Ummu Razin 61 


PETA PIKIRAN BAB IV 


oo 0.0 LUANGKAN NI 3 wd 
Jnitat Jastal Jasa Jaa Jas - Jab 


demi desa! Jatdasl  Jelandek 
PN POM Al Pr Kn an 03 - or 
Ira pel Jelas - Jelas Jak - Jas! 
LAPAN an sa Set Naa 

Ika-dlal Jua 


TN & 0 


Jaa 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


BAB IV 
TSULATSY MAZID 


41 Mengenal Tsulatsy Mazid 


Tsulatsy mazid adalah kelompok kata kerja yang pada asalnya tersusun dari tiga 
huruf, akan tetapi ditambahkan dengan satu, dua, sampai tiga huruf tambahan 
(ziyadah). Tsulatsy mazid ada tiga jenis: 


1. Ziyadah bi harfin (tambahan 1 huruf) 
2. Ziyadah bi harfain (tambahan 2 huruf) 
3.  Ziyadah bi tsalatsati ahrufin (tambahan 3 huruf) 


Tidak seperti bab-bab tsulatsy mujarrad yang memiliki bentuk yang hampir sama 
antara bab-babnya, tsulatsy mazid memiliki wazan yang jauh berbeda untuk setiap 
babnya, sehingga tidak bisa diformulasikan seperti "AkU yAklIn hAnyA dIA UntUkku 
kin!" untuk tsulatsy mujarrad. Namun demikian, penulis berusaha untuk memberikan 
beberapa tips serta mengelompokkan wazan-wazan tsulatsy mazid agar lebih mudah 
untuk dihafal dan difahami. Catatan yang harus diperhatikan, mashdar untuk 
tsulatsy mazid bersifat giyasiy, artinya mengikuti rumus baku yang berlaku untuk 
babnya. Contoh perubahan beberapa fi'il dari bentuk tsulatsy mujarrad ke tsulatsy 
mazid: 


- - 
bea ba - 
- - - - 
— — 
- 
- - - z - s 3 - 
- - 
P5, Jen 170 PP” Aa - An - o 1 - - 1. 
| - Xx - ls — — | — — lu — 
- - - 


Tidak semua fi'il tsulatsy mujarrad serta merta dapat dirubah ke bentuk tsulatsy 
mazid dengan mengikuti seluruh wazan tsulatsy mazid. Karena, perubahan ini bersifat 
sama'iy, yaitu berdasarkan penggunaan oleh bangsa Arab. Seperti contoh di atas, kata 


4s memiliki dua bentuk tsulatsy mazid yang sering digunakan oleh bangsa Arab. 
Sedangkan kata ata memiliki lebih dari dua. 


62 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Kesamaan unsur huruf penyusun pada tsulatsy mazid ini menunjukkan kesamaaan 
pada akar makna. Seperti fi'il yang tersusun dari » — d- C memiliki makna yang tak 
jauh dari ilmu atau pengetahuan yaitu mengetahui (ds), mempelajari (J3), dan 


mengajarkan (Aa). 


Berbeda dengan mashdar tsulatsy mujarrad yang bersifat 


sama'iy, seluruh wazan tsulatsy mazid bersifat giyasiy. 


Abu Razin & Ummu Razin 63 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


4.2 Tashrif Ishtilahy Tsulasy Mazid 


Ada 12 wazan yang masuk bab tsulatsy mazid. Ada yang huruf tambahannya satu, 
dua, dan paling banyak 3 huruf. Ada kaidah sharaf soal penambahan huruf ini: 


HN H3 


Setiap ada tambahan susunan (huruf) sebuah kata, ada tambahan makna 


Dari kaidah ini, kita mengetahui bahwa setiap wazan itu akan memiliki makna 
yang berbeda-beda. Sekalipun dalam satu wazan, memiliki banyak maknanya, namun 
biasanya setiap wazan memiliki kecenderungan makna secara umum. Seperti wazan 
Jasa memiliki makna secara umum “memohon atau meminta sesuatu” dan 
wazan Ne) secara umum memiliki makna yang merubah dari fi'il muta'addiy ke fi'il 
lazim . Berikut ini wazan-wazan tsulatsy mazid beserta kecenderungan maknanya secara 
umum. Di luar yang kami jelaskan dalam buku ini, masih banyak makna lain, hanya 
saja tidak semua disebutkan dalam pembahasan ini untuk menyederhanakan 


pembahasan bagi pemula. Berikut ini tabel yang menunjukkan 12 wazan tsulatsy mazid: 


E 

Lo N 
@ 
A 


2N Ie 


A' 
8X 
D 
Kay 
A' 
N 
No 
“Na 
2 
N 
N 
No 
K3 
A' 


E 
|E 
E 
E 


sus | js | wa | jun | Ia | jus Jas 
: 
s : 
- 
NATA 2 AN 9.05 9 03 YG 3) D A05 asi 
: : : : - : 
0 -0o- G) Al Bogo S 1043 YL si 3 z0 Ten 


Iss | dosasl | Jaguar | Jegain | Vlaasl | Joran Jejaal 
Ipar res) dgaaa | gass | Vipasl Ngerr sasa 
an Ke Sa es Jus) 


64 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


& Tips Menghafal Wazan dan Mauzun Tsulatsy Mazid 


Dikarenakan wazan tsulatsy mazid berbeda susunan dan jumlah 


hurufnya, sulit untuk membuat formula seperti tsulatsy mujarrad. Akan 
tetapi, kita bisa mengikuti tips berikut untuk memudahkan dalam 


menghafal 12 wazan tsulatsy mazid: 


1. Kita hanya perlu menghafal fi'il madhi, fi'il mudhari', dan mashdar dari 
setiap wazan. Karena sisanya (isim fa'il hingga fi'il nahyi mengikuti 
bentuk fi'il mudhari'nya). Misalnya wazan J6, isim fa'il Jaa 
merupakan dab yang diganti ya dengan mim, kemudian fi'il amr Jas 
adalah dab yang disukunkan dan dibuang huruf ya di depannya, dan 
fiil nahyi Jaa Y adalah dab yang disukunkan dan huruf ya-nya 
diganti huruf ta dan ditambah Y di depan. 


2. Seluruh isim fa'il dan isim maf'ul wazan tsulatsy mazid pasti diawali 


1 mim berharakat dhommah (?. Untuk membedakan keduanya, 'ain 
€' isim fa'il itu kasrah, sedangkan 'ain isim maf'ul itu fathah. 


4.21 Ziyadah Biharfin 


Ini adalah kelompok tsulatsy mazid dengan tambahan satu huruf ziyadah. Tabel 4.1 
menunjukkan wazan untuk tsulatsy mazid dengan tambahan satu huruf. Tsulatsy 
Mazid Biharfin disebut juga dengan fi'il ruba'iy karena total hurufnya ada 4. 


Tabel 4.1 Wazan Tsulatsy Mazid 1 huruf 


SI Jas |! Ja | Joni paul | Ja mal | yunaa | le Jas | ole Jas | Tambahan 


kes | | ia Iss | gs og | — 


- 
A 0g Tai s 


Jaka | data | Yus) | jas | Jas 


Tambahan untuk jenis ini berupa hamzah, alif, dan tasydid. Perhatikan bahwa wazan 


 — 


untuk masing-masing fi'il-nya benar-benar tidak memiliki kesamaan antara yang satu 


dengan yang lainnya. 


Abu Razin & Ummu Razin 65 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tips Mengetahui Mauzun Tsulatsy Mazid 


Perubahan dari tsulatsy mujarrad ke tsulatsy mazid bersifat sama'iy, 


lalu bagaimana cara mengetahui kata apa yang mengikuti wazan 


tsulatsy mazid tertentu? Berikut ini tipsnya: 


Lihatlah mashdar dari setiap wazan tsulatsy mazid. Karena, mashdar 
dari wazan ini sering dijadikan istilah dalam ilmu syar'i. Misalnya, 


untuk mengetahui mauzun dari wazan Jas maka: 
1. Lihatlah mashdar-nya: (455 (taf il) 
2. Ingat-ingat istilah syari yang mengikuti wazan ini adalah 
tahsin, tajwid, tartil, tahmid, tasbih, takbir, tashrif, tahrif, ta'wil, 
tadlis, talbis, dll. 


Terapkan tips di atas untuk wazan lain seperti misalnya Jail, 
mashdar-nya adalah Jus! (ifaal), maka wazan yang mengikutinya 
adalah islam, iman, ihsan, idzhar, iglab, idgham, itsbat, dll. 


66 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


4211 Wazan jas 


Wazan Jas memiliki banyak makna, namun yang paling banyak dijumpai adalah 
memiliki makna taktsir, yaitu menunjukkan suatu perbuatan dilakukan berulang- 
ulang. Misalnya, 3:5 yang asalnya adalah SL (berthawaf), menunjukkan bahwa 
thawafnya dilakukan berkali-kali. Sebagaimana aa (memotong-motong) yang asalnya 
adalah as (memotong). Wazan ini juga bisa bermakna ta'diyah yaitu menjadikan fi'il 
yang asalnya lazim menjadi muta'addiy contohnya # & 33 (membuat bahagia) yang asalnya 
&- 'B (bahagia). Dalam Bahasa Indonesia, ta'diyah ini sama dengan makna benefaktif, 
yaitu melakukan perbuatan untuk orang lain. Berikut ini wazan dari Jas: 


SI Jas Aas Jgptia pal JS al yana £ Was Jas Pb ja Tambahan 


G 


we Ou Ag Suzg Fo 0. DA “3 


BET | os | ba | bas da La 5 


Wazan Jas memiliki tambahan tasydid. Secara lahiriyah, wazan ini seperti tiga 
huruf. Namun pada hakikatnya, wazan Jas bentuk asalnya adalah: 


A20 


Adanya dua huruf yang sama ini disederhanakan dengan menjadikannya ber- 
tasydid ke bentuk Jas . Tabel berikut ini menunjukkan contoh tashrif untuk sebagian 
fi'il yang masuk ke bab ini. 


“5g 


Contoh fi'il wazan Ja8 
II Jas | LI Jas | Jgario mal | Ja wal | yonaa ep Uaa Jas | Uole Jas Arti 
da3 | aa An Sah (Uda | Ia At Mengajarkan 
AT Ss Oia | KR ln 3s | & | Berbicara 


Abu Razin & Ummu Razin 67 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


2 BS 
(Membaguskan) 


- 
-G 
8, . 


(Menyamarkan) 


WA 


AA 


(Mengatur) 


- 
- 
-&g 


an 


(Memperingatkan) 


(Menentukan) 


(Menyusun) 


Kan 
(Mengotori) 


68 


- 
- aa 


2 
(Menyetujui) 


H5 


(Mentartilkan) 


- 
Ge 


".u 
(Mengajar) 


- Be 


ea 
(Melatih) 


(Mendaftar) 


3 
Jai 


(Menyempurnakan) 


- 
- Ga 


27 
(Memutuskan) 


TS 


(Mengulangi) 


AS 


(Mengkafirkan) 


03! 
(Menta wil) 


dg 


SS 
(Membebani) 


13 
(Melahirkan) 


- 
(Menjelaskan) 


(Mengkonfirmasi) 


- 
AN 


29 


(Mengesakan) 


Para 


2g 
(Membaguskan) 


So 
(Merubah) 


S 


(Memuliakan) 


IS 
(Merubah) 


-A 
-& 
ata 

« 


(Mendorong) 


Ss, 


(Memfokuskan) 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


421.2 Wazan JE6 


Wazan NE umumnya memiliki makna musyarakah (saling melakukan sesuatu). 


Misalnya Ge bermakna saling memerangi, atau J5& bermakna saling berdebat. 
Berikut ini wazan dari J£6 : 


Ilyas | oeViJad | Jsatin amal | IS pmal | yaaa | plan gas | Gola Jas 


0. 8. 


js jg Ka je | Haa je jare 


Wazan Jae memiliki tambahan huruf alif setelah fa' fi'il. Berikut ini adalah contoh 
tashrif dari sebagian fi'il-fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan Jas 


II Jas | AI Jas | Jgn paul | ISU pal | yusas | # Uas Jad | Cola jas | Arti 


P (aa G 3 aa Ketrh 3 - Pan Ma & 
pEY KEES Tee? sana DL KEYeS Berjuang 
0 £ - 0 2 Ge RN Ana 3 AA 
beri de | be | Se lal jae | jas | Mendebat 


Abu Razin & Ummu Razin 69 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Je 


(Mengobati) 


5 
(Menyetujui) 


956 
(Membandingkan) 


3G 
(Memberkahi) 


Ke - 
. 


HSD 
(Melipatgandakan) 


HE 


(Mengawasi) 


Feb 
(Menolong) 


70 


Ne 


(Memerangi) 


3 


(Mengawasi) 


Ja 
(Berdebat) 


36 


(Bermusyawarah) 
Js6 
(Menukar) 


as: 


(Bersekutu dengan) 


58 


(Melawan) 


hb 
(Berhijrah) 


51 


(Menemani) 


pa 


(Berceramah) 


Sh 
(Menyerang) 


55 
(Berspekulasi) 


(Mengikuti) 


Sa 
(Menolong) 


5 


(Bersegera) 


je 


(Bertemu) 


Sela 
(Membantu) 


J3 
(Mengusahakan) 


28 


(Memboikot) 


BIS 


(Berbicara dengan) 


- 


PL 
(Mendukung) 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


421.3 Wazan Jas! 


Wazan Jas umumnya memiliki makna ta'diyah. Seperti JB (menurunkan) asalnya 
d5 (turun) dan AI (memuliakan) asalnya 28 (mulia). Berikut ini wazan dari Jas : 


SlJa3 |oelgas | dgan gal | Jamal | uas | e las jas | yola jas 


J3 Jas Janin Jani Yual Jan dasi 


Wazan Jas memiliki tambahan huruf hamzah berharokat fathah sebelum fa' fi'il. 
Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian fi'il-fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan dasi 


Berserah diri 


Memuliakan 


Catatan: 


Khusus untuk fi'il wazan KE) hamzah yang ada pada fi'il 
madhy, mashdar, dan fi'il amr adalah hamzah gatha' (1 atau !) 


bukan hamzah washal (|). 


Adapun hamzah pada wazan fi'il tsulatsy mazid yang lain dan 
juga hamzah pada ft'il amr tsulatsy mujarrad adalah hamzah 
washal. 


Abu Razin & Ummu Razin 71 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut. 


- 
NA 1 


(Menikahkan) 


Gal 


(Beriman) 


Jas 


(Makan pagi) 


(Menciptakan) 


A7... 


Se 


(Mewajibkan) 


Lal 


(Mewariskan) 


ed 
TS san 


(Menguasai) 


- 
08 
51 


(Membebani) 


72 


3 


(Menurunkan) 


(Mengikhlaskan) 


d - 0 
(Menahan) 


(Menggabungkan) 


er 
(Mendekatkan) 


(Menyalakan) 


(Meyakini) 


Pera 


“5 
(Membimbing) 


(Mengutus) (Mengeluarkan) 
GAS SI 
(Berbuat ihsan) (Menetapkan) 
Gl Na | 
(Berinfag) (Berihram) 
asi ai 

(Membalik) (Menampakkan) 
Kl ES 
(Menjauhkan) (Menumbuhkan) 
Pen Gi 
(Menyertakan) (Mengabarkan) 
SS Al 
(Menenggelamkan) (Mengetahui) 
ii ak 
(Mengingkari) (Membinasakan) 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


4.2.2. Ziyadah Biharfain 


Ini adalah kelompok tsulatsy mazid dengan tambahan dua huruf ziyadah. Tabel 4.2 
menunjukkan wazan untuk tsulatsy mazid dengan tambahan dua huruf. Tsulatsy Mazid 
biharfain disebut juga dengan fi'il khumasiy karena total hurufnya ada 5. 


Tabel 4.2 Wazan Tsulatsy Mazid 2 Huruf 


SI $ YI : . | & | le AN 6 
LN Oa aan, Buas area 3 gen Tag 
: 2 2 A In P 
Jas da Jen LET Jen J5 —- 
2 : 
G G z 
2. 3 Las Tea kelaa YES Uu Tas an 
£ AI 2 #3l 8.0 5 “0 Yk 3 8 at 
: - : 2 go z & 
Je Ja Jera la Ja Ban 
- - - - - - 
: ENI Naa Aa 2 2 NT 2 sena Ta 
das das | Yaa : Oo! 
Ly ai B9. 8... Jai 31 8... 3.9 Ta 
d3 del Jasa daa NI Je 2 


42.21 Wazan Jas5 


Wazan J3 umumnya bermakna muthawa'ah untuk wazan J3, yaitu merubah fi'il 
muta'addiy dari wazan Jas menjadi ft'il lazim di mana bentuk lazimnya merupakan 
akibat dari bentuk muta'addiynya seperti 3 (patah) merupakan akibat dari TS 
(mematahkan). Berikut wazan dari J3: 


SN s an, aa 2 Ph aa Kla 


Wazan J3 memiliki tambahan huruf ta dan 'ain fi'il yang bertemu 'ain fi'il 
sehingga menjadi 'ain fi'il bertasydid. Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian 
fuil-fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan da5 


Ia Y Ez AT Jai K3 Sat Aa: Mempelajari 
Ma tas en ra an IS Tersenyum 


Abu Razin & Ummu Razin 


73 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


(Memikirkan) 


- 
- 
Ld ar 


-. 


(Jelas) 


H0 


VP 
(Berpecah) 


PA 
- - 


(Bermacam- 
macam) 


74 


- 
- 
AN 


ren 
. 


(Menyerupai) 


Pera 
LA 


- 


(Mudah) 


AA 
aan Tn 


Dn 
(Berhias) 


z 
-€ 
2 


(Bersyukur) 


(Melepaskan diri) 


(Berwudhu) 


A Pl 
ee Ka 


(Berulang) 


- 
A0 Le 


CS 


(Mengasingkan 
diri) 


ra 

3 ra 
“si .. 
SS 5, 


(Tersusun) 


(Berbicara) 


(Bertadabbur) 


55. 
Pad 
NN Urat 


DH 
(Mendidik) 


(Membebani diri) 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


4.2.2.2 Wazan Je 


Wazan des umumnya bermakna musyarakah, hampir sama dengan wazan NE 
Bedanya, wazan Jus umumnya adalah fi'il lazim yang tidak membutuhkan maful bih 
seperti S3 (saling mengenal) dan 5345 (saling menolong). Berikut wazan dari Je : 


- 9 


- 


Sljas | eNlgas Tlgato gal | Ist pmal | yunaa De lan gas | Gola jas 


Wazan Jus memiliki tambahan huruf ta sebelum fa fi'il dan alif setelah fa fi'il . 
Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian fi'il-fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan Jet 


Oglaia 5 Lain 6343 O3eS Ggs Saling menolong 


- 


aa -) Aa G 


VE | GUS 


- 


RAR TA Araa Pata SN aNG €z NAS 
pa 5! Pl Sa Sa ya ya P5 | memperbanyak 


- 


Abu Razin & Ummu Razin 15 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 


memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Oa J3 SS 
(Menjadikan (Saling mengganti) (Saling mengenal) 
seimbang) 
055 535 25 
(Mendapatkan) (Tidak seimbang) (Saling 
memanggil) 
26 Sa ec 
(Saling berbicara) (Saling berbantah- (Berjual beli) 
bantahan) 

(Menjadi serupa) (Saling berhutang) (Saling bertanya) 
ra Sa Par 
(Berjauhan) (Saling bersumpah) (Menemui 

kesulitan) 


76 


- 
AKA 


-g 


(Rendah hati) 


Je 


(Pura-pura bodoh) 


(Saling mendukung) 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


4.2.2.3 Wazan 3552 


Wazan Jas umumnya bermakna muthawa'ah untuk wazan Jas, yaitu merubah fi'il 
muta'addiy dari wazan Jas menjadi fi'il lazim, di mana bentuk lazimnya merupakan 
akibat dari bentuk muta'addiynya, seperti gasal (berkumpul) merupakan akibat dari x£ 


(mengumpulkan) dan B3 (naik) merupakan akibat dari B5 (mengangkat). Berikut 
wazan dari Jatal: 


9 


jatas NI KEL 85 ak, Yks latin Ja 


- - - 


Wazan Jaa memiliki tambahan huruf hamzah yang berharakat kasrah sebelum 
fa fi'il dan huruf ta berharakat fathah setelahnya. Berikut ini adalah contoh tashrif 
dari sebagian fi'1|-fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan Jasa 


SA Jas | gas | gate amil | Is awal | jawaa | g laa Jad | Gol Jas Arti 


RAY « 0... On 9 FOR AA D 2YA 2220 Bersungguh- 
KE Kl KS | X3 ikal X3 KI 2 


20 KY - G3 G 503 Aa -0- Ara 
aa » al 3 Aa anta an aa Berkumpul 


Abu Razin & Ummu Razin TT 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Ke 


0. 


(Memulai) 


(Tersenyum) 


Pa, | 
(Meremehkan) 


5) 
(Menghubungkan) 


o 
Pa nat 
231 


- 


(Mengutip) 


“5... 
- | 


- 


(Menahan) 


78 


0 
- al 


- 


(Dekat) 


Be | 
(Meringkas) 


(Mengakui) 


(Menghormati) 


- 
KA 
- 


KESAN 


- 


(Meyakini) 


o 
PA 0 
- 


Koma aatar| 


- 


(Merampas) 


K-) 
Ay 
4) 
- 


(Meminta) 


(Menyimak) 


(3 


BAE 


- 


(Bercampur) 


-... 
“una 


- 


(Menguji) 


Ma 0 
hi 
- 


(Merayakan) 


(Menganggap) 


o 
Leg - 
“Sal 
P5 


(Mandi) 


aa 
ad A2 
- 


(Menunggu) 


Oo 
- 
STR 


Pa 
(Menolong) 


aa 
(Berbuat bid'ah) 


(Berimprovisasi) 


Jsasl 


(Bersikap moderat) 


Apr 0 
il 
ja 


(Membawa) 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


4.2.2.4 Wazan Jas! 


Wazan JAS seluruhnya adalah fi'il lazim. Sehingga semuanya bermakna 
muthawa'ah. Misalnya 1453| (pecah) asalnya TS (memecahkan) dan Oar3) (terbagi) 
asalnya en (membagi). Berikut ini wazan dari Ne) : 


SJ | pijat | Ugain al | Jalal | yasaa Telan Jjas | ola Jas 


2 G z 
| 23 3 Teges Nas Ya TNO aa 
Pai tai “ A60. 


- - - - 


Wazan Jas! memiliki tambahan huruf hamzah yang berharakat kasrah dan 
huruf nun sukun sebelum fa fi'il. Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian 
fuil-f'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan Jasa! 


SEA Liya | Jpaio pel (Job pal | yaaa | polangas | play | arti 
nenen In Mete KUN KS | pecah 


- - - - 


ai) maba Gia bel snalia 3) terbagi 


Abu Razin & Ummu Razin 79 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


en) 
(Roboh) 


o 
TA 


2) 


(Berangkat) 


(Tertutup) 


80 


(Tertolak) 


- o 
3 SI 
- 


(Habis) 


Oo 
2.5 3 
- 


Pa —— 
(Jatuh) 


o 
Pai 
ma | 

- 


(Tercekik) 


(Padam) 


(Terpancar) 


“20 


TR) 
(Berbalik) 


8 


(Terpancar) 


o 
(ANA 


- 


(Tercurah) 


(Tertutup) 


Ae 
- 


(Terbalik) 


Sl 
(Berpaling) 


ri 
gua 


- 


(Jatuh) 


(Tumbang) 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


4.2.2.5 Wazan Jas 


Wazan Jaa hanya berlaku khusus untuk warna dan “aib (cacat) pada makhlug. 
Seperti AA (memerah atau menjadi kemerahan) dan « A3 (menjadi pincang). Berikut 
wazan dari daa: 


Ilyas | eilyad | Usnia owl | Ist awal |ojosaa | pls jas | Gola jas 
G 0. 3.0. Ta 


GET | ja | gk | jk Iisa | ja ja 


K3) 


Wazan Jas memiliki tambahan huruf hamzah yang berharakat kasrah dan 
tadh'if (tasydid) pada lam fi'il. Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian fi'1l- 
fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan Jan 


AAA TAK AE g- Tan B-0 5 

TE “al £ 33 Nya rr Na memerah 
D5 08 KR Sa 8.0.5 da5 AT 8... a30 : 
Saw Y Sae! Sgaws | IS gwal yan Jae! | menghitam 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Tah San AS as 
(Menjadi (Menguning) (Memutih) (Menghijau) 
kecoklatan) 
Sai 2331 Sl Sya 
(Menjadi pincang) (Menjadi buta (Menjadi (Menghitam) 
sebelah) kebiruan) 


Abu Razin & Ummu Razin 81 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


4.2.3 Ziyadah Bitsalatsati Ahrufin 

Ini adalah kelompok tsulatsy mazid dengan tambahan tiga huruf ziyadah. Tabel 4.1 
menunjukkan wazan untuk tsulatsy mazid dengan tambahan satu huruf. Tsulatsy 
Mazid bitsalaatsati ahrufin disebut juga dengan fi'il sudasiy karena total hurufnya 


ada 6. 
Tabel 4.3 Wazan Tsulatsy Mazid 3 Huruf 


BII j3 Aas Iga pal JB pal yana pas Jas 4 J& (Tambahan 
betastag Dotuta Tan pada Yk | Jetis Jasa ——& yel 


si Jean Jegaia Yasa! Jepan desai ne 


desa | Jaga 
JIpSY | dpol | Jaa | daa | Yel | dag | Ia | 
Jas | dai | dak | duka (Yok dah | de Po daa 


42.31 Wazan Jasa 


Wazan Jasa umumnya memiliki makna thalab yaitu meminta sesuatu. Misalnya 
Pt) (memohon ampunan) merupakan permintaan dari HE (mengampuni) dan 
a55 (meminta pertolongan) adalah permintaan dari 25 (menolong). Berikut wazan 


dari Jasa : 
SlJa3 | las | Jgata oat | Jo amal | yusaa Te las jas | Gola Jas 


. 
0 2. og 7 0 0. B.oco3 5 8... 3 9 Aa 8. 0. 

BY 2 : SA | Sidas : | 
- ra Tag ra ra “.. ra - .a 


Wazan yes) memiliki tambahan huruf hamzah berharakat kasrah, huruf sin sukun, 
dan huruf ta berharakat fathah sebelum fa fi'il. Berikut ini adalah contoh tashrif dari 


sebagian fi'il-fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan Jasa 


geo | memohon 


. & . 2 
SI Jas AI js Jgatio pal 
KAKI aa Naa aa Me 03 Oe AB 
Fa Dendi Benoa PA Ss Daan Denai ampun 
Ao G 3 Aa S3 Pa 
Jintan awan | Yeratusl death dal | menggunakan 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


- 
“ma. 
an) 


- 


(Menyalakan) 


ee 


OS tuah 


(Meminta izin) 


(Menikmati) 
3G 20 | 


(Banyak) 


(Menguasai) 


Abu Razin & Ummu Razin 


PA | 
(Meminta tolong) 


(Meneliti) 


(Menarik iban 
perlahan) 


Jasa 


(Mengganti) 


C o « o | 
(Mengolok-olok) 


(Meminta bekerja) 


Ah 0 0 
ia 
- Pi 


(Menyegerakan) 


- - 0 Aa an) 
(Menganggap 
baik) 


o 
ELIA, 

- 
& - 


(Bertanya) 


d LAN 


(Berpegang 
teguh) 


TO. 0 


- 


(Memelihara) 


#“ 
ra 
Halal 


- 


(Berkuasa) 


Pa 
(Mengeluarkan) 


(Berlepas diri) 


o- Oo 
Aa 


- - 


(Mudah) 


(Lemah) 


83 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


4.2.3.2 Wazan YEsasl 


9 
TA 9g 


Wazan js! bersama wazan Jus menunjukkan makna yang lebih kuat 
dibandingkan bentuk tsulatsynya. Seluruh mauzun dari wazan ini adalah fi'il lazim. 
Misalnya JH (terasa manis) lebih kuat tingkat kemanisannya dibandingkan pra 
(terasa manis) dan Bee (tumbuh rerumputan) lebih banyak rumput yang tumbuh 
dibanding L48 (tumbuh rerumputan). Berikut wazan dari Jajan: 


A 1 2 ata TN 


des | Jesol | Jisama | Japan | Uisasl | Jepan Kapal 


Wazan Jaran memiliki tambahan huruf hamzah berharakat kasrah, dan 'ain tadh'if 
yang dipisahkan huruf tambahan waw. Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian 


fiuil-fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan desa 


Sl ad AI ga8 | dgan al ie amal Do yasan Je laa Jab | Yola Jas Arti 


O KOK Oa Bea GO KoRdAa NG LaKo2 Kas A 9 RS ne Tumbuh 
—ewa Hati peta) | mata GEA RA | wi Gr RA ae N | Mei ya | en gema 


rerumputan 


- - 5 - 03 - 0. o 29 - 2 N N 
Kegai » AA AAS ajaa Ba SEE GAES Menjadi kasar 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Terjemah Mauzun 


Pen UKS — 33yALN 
menjulang a 

Ni MA CR) 
cembung es 


84 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


4.2.3.3 Wazan Ja8! 


Wazan Jsaal sangat jarang digunakan dalam kalimat Bahasa Arab. Di antara kata 
yang mengikuti wazan ini adalah AL) (berjalan cepat) dan Sel (menunggangi). 
Berikut wazan dari J£438| : 


IST | Jaa dsaka | djaih | Yiasl Jai dsasl 


Wazan Jana memiliki tambahan huruf hamzah berharakat kasrah di awal dan waw 
tadh'if setelah fa fi'il. Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian fi'il-fi'il yang masuk 
bab ini: 


Contoh fi'il wazan Jas! 


SI Jas Joel Jas | Jsarin mal | Io amal | yaaa Tp laa Jas | Gala jas Arti 


BAY | Saksi | BIA | Bilas (SKS | Balas | S3lsy | Menunggangi 


G 
o - Bee 93 AA Aa F3 Dita 


ae Y Sabet sake sake (BIASA Sak Sglel | Berjalan cepat 


- - - 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Terjemah Mauzun 


Menunggangi Wakai - SIS 
Berjalan cepat (SIA - Sala 


Abu Razin & Ummu Razin 85 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


4.2.3.4 Wazan JGS! 


Wazan Jus bersama wazan lainnya Jasa menunjukkan makna yang lebih kuat 


dibandingkan bentuk tsulatsynya. Seluruh mauzun dari wazan ini adalah fi'il lazim. 


Wazan ini umumnya digunakan untuk menjelaskan warna seperti SUS (memerah) 
sama seperti AM (memerah). Bedanya, SN lebih kuat atau lebih banyak tingkat 
kemerahannya dibanding AN . Berikut wazan dari Jus : 


JET | dd | ja | ja | Son | uks J3 


Wazan Jus memiliki tambahan huruf hamzah berharakat kasrah di depan dan alif 
setalah ain serta tadh'if pada huruf lam. Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian 
fuil-fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan Jiaal 


SI Jas Joel Jas | Jsario mal | Io amal | yaaa Tp laa Jas | ole jas Arti 
es ea ea KE SKL | memerah 
Sing 1 Sina IN Siosd | Sad Uistadgmt il Sipas Sat (menghitam 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Terjemah Mauzun 


36 


Menghijau | Vikas! JSI 
Memutih LA Sa sa SS 
Menguning ng” s I- kol 
ar 
I Vnoomsl — La 
kecoklatan De aa aan 
Menjadi buta PI FI 
sebelah Na 


Abu Razin & Ummu Razin 


www.bisa.id 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


LATIHAN 
An A 
NI) 
I. 'Lengkapilah tabel berikut ini: 


Ilyas | el Jad | Jgatia pal | JG aah 


jean | pon jas | ob jas 


a 


Kg 
“a 
AT 


Il. Hubungkan kata di kotak kanan dengan kata di kotak kiri yang sesuai dengan 


menarik garis: 


Bp PL jas 
Ulas! £ Juna Jas 
Ama 3 yanan 
Bean JB ol 
P3) Iga pal 


Abu Razin & Ummu Razin 87 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


III. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi lingkaran: 


88 


1. 


Berikut ini contoh mauzun yang mengikuti wazan tsulatsy mazid 1 huruf, kecuali: 


a. CP Laga 
db. Gas d. Al 


Seluruh hamzah pada wazan Jas baik pada fi'il madhi, mashdar, dan fi'il amrnya, 
termasuk hamzah: 

a. Washl c. Alif 

b. Oath'i d. Mamdudah 


. Apa nama lain dari tsulaty mazid dengan tambahan 1 huruf? 


a. Ruba'iy c. Sudasiy 
b. Khumasiy d. Tsulatsy 


. Perubahan fi'il tsulatsy mujarrad ke fi'il tsulatsy mazid bersifat: 


a. Oryasiy c. Wazaniy 
b. Sama'iy d. Dharuriy 


. Bagaimana cara membedakan isim fa'il dengan isim maf'ul dari fi'il-fi'il tsulatsy 


mazid? 

a. Isim fa'il dan isim maf'ul itu 'ain nya sama-sama kasrah 

. Isim fa'ilitu 'ain nya kasrah sedangkan isim maf'ul dhammah 
Isim fa'ilitu 'ain nya kasrah sedangkan isim maf'ul fathah 


Ao 


. Isim fa'ilitu 'ain nya fathah sedangkan isim maf'ul kasrah 


. Hamzah yang ada pada wazan infa'ala, ifta'ala, istaf ala adalah hamzah: 


a. Washl c. Alif 
b. Oath'i d. Mamdudah 
. Berikut ini yang termasul fi'il tsulatsy mazid dengan huruf tambahan 3 huruf, 
kecuali: 
a. agita Cc. SA 
bd. Jasa d. FA 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8. Mana pernyataan yang benar tentang wazan tafa'ala dan tafaa'ala: 

a. bila ada 2 huruf ya berturut-turut misalnya pada fi'il mudhari' dan fi'il nahyi, 
maka "ya" boleh dibuang 1 

b. bila ada 2 huruf ta berturut-turut misalnya pada fi'il mudhari' dan fi'il nahyi, 
maka "ta" boleh dibuang 1 

c. bila ada 2 huruf hamzah berturut-turut misalnya pada fi'il mudhari' dan fi'il 
amr, maka "hamzahnya'" boleh dibuang 1 

d. Semua benar 


9. Tsulatsy mazid dengan huruf tambahan 3 huruf disebut juga dengan: 


a. Ruba'iy c. Sudasiy 
b. Khumasiy d. Tsulatsy 
10. Tsulatsy Mazid dengan hurf tambahan 2 huruf disebut juga dengan: 
a. Ruba'iy c. Sudasiy 
b. Khumasiy d. Tsulatsy 
11. Isim fa'il dari pan adalah: 
TNI T- Oa 
Du pn dpan un 


12. Fi'ilamr dari Gemar adalah: 


3 Oo - 0s o 0-0 
- - 


a. Ore Pra Cc. Opal 

b. abal d. yag 
13. Mashdar dari tsulatsy mazid bersifat: 

a. Oryasiy c. Wazaniy 

b. Sama'iy d. dharuriy 
14. Isim maf'ul dari Ja adalah: 

a. Are, Gu yaa 

b. Jia d. Ja 


15. Fi'il madhi dari (yx& adalah: 


s 


a. kene C. pel 
db. Id d. Guk 


Abu Razin & Ummu Razin 89 


PETA PIKIRAN BAB V 


RUBAINY 


MUJARRAD 


Wo / 0-0 A60 £ 00 


dash Ibas Jaa Ji 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


BAB V 
RUBA'IY MUJARRAD DAN MAZID 


5.1 Mengenal Ruba'iy Mujarrad dan Ruba'iy Mazid 


Ruba'iy adalah kelompok kata kerja yang huruf penyusunnya ada 4 huruf. Sama 
seperti tsutlatsy, ruba'iy juga terbagi menjadi 2: 


1. Ruba'iy Mujarrad 
Yaitu fi'il yang tersusun dari 4 huruf asli. Contohnya: (P3 
2. Ruba'iy Mazid 
Yaitu fi'il yang tersusun dari 4 huruf asli dan ditambah dengan huruf tambahan 
(ziyadah). Contohnya: P3 
5.2 Tashrif Ishtilahy Ruba'iy Mujarrad 


Ada 1 wazan yang masuk bab ruba'iy mujarrad. Kebanyakan mauzun yang masuk 
bab ini adalah fi'il mudha'af seperti 335 (mengguncangkan) dan Paa3 (membinasakan) 
dan fi'il yang dibentuk dari susunan kalimat seperti Jus (membaca bismillah) dan Ntyes 
(membaca laa haula walaa guwwata illaa billaah). 


Tabel 5.1 Wazan Ruba'iy Mujarrad 


II Jas | Ja | Jgnia awal | Jo awal | yunas Jp Un Jah | Gale Jas 


G P: 
0 03 0 0. Ar oa & AO 3 


ta Pad 
Pad Oo 2 


Contoh fi'il wazan Hae 
S1 Jad | SI Jas | Jgatia paul | JW Awal | janaa Te laa Jas | Gol Jas Arti 


CP TN CP CP Da 1535 d Pn CP Menggelincirkan 


- 
LEAN on Gg Oa Ga? “ena pa DPS a- M b k 
2 - Anand kmar em ong ar 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Terjemah Mauzun 


Menterjemahkan KA - 5 
Memperindah A93 — SS 
Membisikkan Anya - Lg 


Menjadi jelas Ananya — 


Gelap Cone DA aa 
Menjauhkan A53 - Sa 


Menjungkirkan LS z 2 
Memakai jilbab | KAS - HS 


Memakai Kaus Bea lan Wetoet 

Kak A0 PP 

Membaca 2 “3 J TR 
hamdalah 


Perhatikan bahwa kebanyakan mauzun yang masuk bab ini adalah fi'il mudha'af , 
fi'il yang diringkas dari satu kalimat, dan fi'il yang diambil dari nama benda. 


Abu Razin & Ummu Razin 91 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


5.3 Tashrif Ishtilahy Ruba'iy Mazid 


Ada 3 wazan yang masuk bab ruba'iy mazid. 1 Wazan merupakan dengan tambahan 
1 huruf dan 2 wazan dengan tambahan 2 huruf. 


5.3.1 Ziyadah Biharfin 


Ini adalah kelompok ruba'iy mazid dengan tambahan satu huruf ziyadah. Tabel 
berikut menunjukkan wazan untuk tsulatsy mazid dengan tambahan satu huruf berupa 
huruf ta di awal kata. 


Tabel 5.2 Wazan Ruba'iy Mazid 1 huruf 


KA. ds Tambahan 


LAN TA AA Oia ON ana Gr onng G og 23 gn Ia On AT 0 
Pan .. SA Ka Kar . 


: 
E 
F 
E 


AT Oa 


Contoh fi'il wazan Yas5 


Sa Pedas | Jgato pl | Io amal | usman Telan Jah | Gol Jas Arti 


0-4 A0 3 #0 4 
. 


CSI CP3 CPI pak Pes | Gan | GP3 | Tergelincir 


- 


Terbalik 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Terjemah Mauzun 


Mamekal 22 Pi aa 5 z 
jilbab j 
Memakai #3 os - og 
L — 5, 
Kaos Kaki Uh aa 


92 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


5.3.2. Ziyadah Biharfain 


Ini adalah kelompok ruba'iy mazid dengan tambahan dua huruf ziyadah. Silakan 
perhatikan tabel berikut: 


Tabel 5.3 Wazan Ruba'iy Mazid 2 Huruf 


& has Jas | Goo Jas | Tambahan 
es TI Je Mana Ata Yks Na Na, 


Pari 
(aa 


o 
“$ 


Mas | kal jas Naa Yus | bah ne: 
- ra AA ra La ra - 


4221 Wazan Yias 


SI J3 DAN Ja | Jgnia paul | JS al 


yaaa | en Ja | puja 
jessie | daa | jas ud | ja Tai 


. 
- 


Wazan NE) memiliki tambahan huruf hamzah di depan dan nun setelah 'ain fi'il. 
Berikut ini adalah contoh tashrif dari sebagian fi'il-fi'il yang masuk bab ini: 


Contoh fi'il wazan Jitasl 
2 Y SAI Ra Ea Bl 2 EA Berdesakan 
| 


usia! | yadkaka | yakin | Celesasl ARTI Kanker) Terlambat 


- 0 
o DUA o Oa 


4.2.2.2 Wazan Ya3| 


SlJas | ea Nlgas | Joan gal | JG pal 


yaaa | pola ad | pl Jas 
TA Mie) Hala baka ISSI ah Ja 


5. 


Wazan Jaa memiliki tambahan huruf hamzah di depan dan lam setelah lam fi'il 


yang kedua sehingga lam fi'il yang kedua menjadi bertasydid. Berikut ini adalah 
contoh tashrif dari sebagian fi'1l-fi'il yang masuk bab ini: 


Abu Razin & Ummu Razin 93 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Contoh fi'il wazan Jas 
SI Jas | Jas | Jgaia mal | J8 al | yana | leae Jad | Uole Jas Arti 


GEBEN | SEbI | Sia | Ih DERLSI | Geb3 | SESI | Tenang 
Gas Ap) ai 2) Parakan Pbadan n rawa Pj) aa PAI Menggigil 


Tabel berikut ini menunjukkan beberapa fi'il yang masuk ke bab ini. Untuk lebih 
memahami tashrif bab ini, silahkan tashrif fi'il-fi'il berikut! 


Terjemah Mauzun 


Berpencar Ya - JAN 
Takut hee 


Memanjang | Boke AKI 


94 Abu Razin & Ummu Razin 


LATIHAN 


PI 


I. 'Lengkapilah tabel berikut ini: 


Ilyas | op VlJas | saia gal | Ie amal | janas | # Lae jas | yole Jas 


OA 9 


- 


BELA 


teri sa 
- - 


Il. Hubungkan kata di kotak kanan dengan kata di kotak kiri yang sesuai dengan 
menarik garis: 


Sale Pl Jai 
Bass Das Jas 
cepu PT 
EA JB pal 
SAY Ogan pal 
LD A Jas 
aja Sa 


Abu Razin & Ummu Razin 95 


-5 


7 


- 
- 
- 
- 


e 
IU ae 


Ne 


NG 


x3 


0 


.- 


Ne 


0 


- 
. 
- 


Se 


- 
Pi 


B/ 3116 


P 
- 
Ic 
se/u 
- 
3 
-0 
Kg 


. 


- 
. 


Us 


2 
- 
- 


V 


2 | 


or 
. 
A 
rd 


. 


o 
.. 
o 
.. 


03 
03 


5 aa 


4 


3 


ALA 


- 


| 


- 


S 


038 
o 
| 

| . 


PETA PIKIRAN BAB VI 


028. 


. 
9 


gery 


— 
2) 
" 
: 
Pi 


028. 


| ARA 


5 
& 
s 


- 


V 


| 


- 80 
0 A03 


AI GARA 


- 


. 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


BAB VI 
TASHRIF LUGHAWI 


6.1 Mengenal Tashrif Lughawi 


Di dalam kalimat Bahasa Arab, setiap kata kerja untuk kata ganti orang tertentu, 
memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dalam Bahasa Arab kata “dia (laki-laki) berbuat” 
dan “dia (perempuan) berbuat” memiliki bentuk yang berbeda. Fi'il madhy dan fi'il 
mudhari' yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya semuanya adalah untuk kata 
ganti orang ketiga tunggal laki-laki (s8/dia laki-laki). Bentuk fi'il madhy dan fi'il 
mudhari' untuk dia perempuan, kamu, kami, mereka, dan sebagainya tidak sama 
dengan bentuk “dia laki-laki”. Begitu pun dengan bentuk fi'il amr yang sudah kita 
pelajari pada bab sebelumnya adalah untuk kata ganti orang kedua tunggal laki-laki 
(S5). Bentuk untuk kamu (perempuan), kalian, dan sebagainya juga berbeda, karena 
pada kalimat Bahasa Arab, sifat jenis (mudzakkar dan muannats) dan sifat jumlah 


(mufrad, mutsanna, dan jamak) merupakan hal yang penting. 


Jika pada tashrif ishtilahy, kita belajar merubah suatu kata dari bentuk asalnya ke 
bentuk yang lain. Maka, pada tashrif lughawi kita mempelajari perubahan setiap bentuk 
kata itu berdasarkan jenis dan jumlah subjek atau pelakunya. Kita akan mempelajari 


bentuk fi'il madhy untuk kata ganti kalian, kamu, dan sebagainya, insya Allah. 


6.2 Wazan Tashrif Lughawi 


Wazan tashrif lughawi berlaku umum untuk setiap bab dalam tashrif. Tidak ada 
perbedaan wazan tashrif lughawi untuk tsulatsy mujarrad, tsulatsy mazid, ruba'iy mujarrad, 
dan ruba'iy mazid. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tashrif lughawi dari 
fiil madhy, ftil mudhari', sampai fi'il amr. Kemudian untuk memudahkan dalam 
mengaplikasikan wazan tashrif lughawi, diberikan beberapa kata yang mewakili 
perubahan tashrif, yaitu Pi (telah menolong), 525 (telah memukul), - (telah 
membuka), ds (telah mengetahui), kana (telah baik), -w (telah menghitung) yang 
mewakili enam bab tsulatsy mujarrad , dan kata 7425| (telah memohon ampun) untuk 


wazan Jasa yang mewakili bab-bab tsulatsy mazid. 


96 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Perlu diketahui, secara umum kita bisa membagi tashrif lughawi menjadi dua jenis: 
1. Tashrif lughawi bentuk fi'il 
2. Tashrif lughawi bentuk isim 


1. Tashrif Lughawi Bentuk Fi'il 


Tashrif fi'il ini melingkupi fi'il madhy, ft'il mudhari', fi'il amr, dan fi'il nahyi. Tashrif 
lughawi bentuk fi'il berubah berdasarkan perbedaan dhamir dari 2 sampai 5&. 
Artinya, setiap kata ganti akan memiliki wazan fi'il yang spesifik. Sebagai contoh, 
tashrif lughawi untuk fi'il madhy CS (menulis) untuk beberapa kata ganti: 


Bentuk asal: RI 5 » 


Bentuk lain: 3 5 Sl 
PS » 
SS» SI 
Karena dhamir ada 14, maka wazan tashrif lughawiy untuk fi'il madhy dan fi'il 
mudhari' juga ada 14 wazan. Adapun untuk fi'il amr dan fi'il nahyi memiliki enam wazan. 
Secara makna, kata perintah dan kata larangan hanya berlaku untuk kata ganti orang 
kedua Ka ber) al Pe Anca S3). 


2. Tashrif Lughawi Bentuk Isim 


Tashrif isim ini melingkupi isim fa'il dan isim maful. Adapun mashdar, karena 
bentuknya adalah sama'iy , maka kami tidak menjelaskan tashrif lughawinya. Sedikit 
berbeda dengan fi'il yang memiliki satu wazan untuk setiap dhamir-nya, tashrif isim 
hanya ditinjau dari jumlah dan jenisnya. Tashrif isim tidak berbeda untuk setiap jenis 
dhamir. Wazan tashrif isim berjumlah enam wazan. Setiap wazan dari enam wazan isim ini 
bisa digunakan untuk lebih dari satu dhamir, dengan syarat dhamir tersebut sesuai 


jumlah dan jenisnya. 


Contohnya isim fa'il untuk Rf adalah Cs$ . &5$ ini adalah wazan untuk mufrad 
mudzakkar. Sehingga, kata ini dapat digunakan untuk dhamir saya, kamu (laki-laki), 
dan dia (laki-laki) karena semua dhamir ini termasuk jenis mufrad mudzakkar. 
Contohnya: 


Abu Razin & Ummu Razin 97 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


6.2.1 Tashrif Lughawi Fi'il Madhy 


Wazan tashrif fi'il madhy identik dengan perubahan bentuk pada huruf terakhir (lam 
fu'il). Berikut ini wazan tashrif lughawi fi'il madhy: 


Tabel 6.1 Rumus Tashrif Lughawi Fi'il Madhy 


Makna Dasar Ka an an Dhamir 
Dia (Ik) telah berbuat Jas » 
Mereka berdua (Ik) telah berbuat | Ss 2 
Msreka tik telah benbusi 92 Ika3 2 
Dia (pr) telah berbuat & C3 @ 
Mereka berdua (pr) telah berbuat 6 Giaa Ka 
Mereka (pr) telah berbuat 8 2 53 “Aa 
Kamu (Ik) telah berbuat Cu S3 2 
Kalian berdua (Ik) telah berbuat es 2 KS Ba 
Kalian (Ik) telah berbuat da 253 Si 
Kamu (pr) telah berbuat Ss ola si 
Kalian berdua (pr) telah berbuat es 2 KS Rai 
Kalian (pr) telah berbuat S5 - pie Ta 
Saya telah berbuat ha 3 ui 
Kami telah berbuat ya H3 35 


Karena wazan tashrif lughawi berlaku umum, maka wazan Jas ini berlaku tidak 


hanya untuk tsulatsy mujarrad, tetapi juga berlaku untuk tsulatsy mazid dan yang 


lainnya. Agar lebih memahami keseragaman wazan ini untuk setiap bab tashrif, 


perhatikan contoh tabel perbandingan berikut: 


98 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 6.2 Wazan Tashrif Fi'il Madhy 


3 


S3 
N 
N 
$ 
N 


E 
E 


N 


7 
2 


AN 
AN 
S3 
NX 
N 
N 
N 
A' 
N 


7 
2 
p 


1 
SAN 
o 

N 

PA 

3 
o 

N 

N 


Na 
N 


£ 
. 


AT 


o 
33 
No 
PAI 
(3 
td 
o 
A' 
A' 
o 
s3 
o 
N 
NX 


(3 
A' 
A' 


: 
jz 
: 


N 
Na 
N 
3 

o 
N 

N 


5 
5 


3 
N 
Ng 
N 


E 
E 
E 


(3 
N 
N 

(3 
N 

(3 
N 


£ 
$» 
A' 
. 
?N 
A' 


h' 
o 

$ 
N 


E 


Perhatikanlah bahwa yang berubah dari setiap fi'il di atas adalah hanya bentuk 
terakhirnya saja, yaitu pada huruf lam fi'il. Huruf fa fi'il dan 'ain fi'il dari setiap bab 
tetap mengikuti wazan utama. Ini juga berlaku untuk tsulatsy mazid dan yang lainnya. 
Sebagai gambaran, perhatikanlah tabel tashrif lughawi untuk beberapa fi'il madhy 
berikut ini: 


Abu Razin & Ummu Razin 99 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 6.3 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun FYil Madhy 
Bab Mazid 


Dari tabel di atas kita bisa menyimpulkan bahwa wazan tashrif lughawi fi'il madhy 


adalah seragam untuk bab-bab tsulatsy mujarrad, dan begitupun dengan tsulatsy mazid 
dan kelompok bab lainnya. Kemudian untuk membuat kalimat kamu (laki-laki) telah 
memukul, maka kata fi'il madhy yang tepat adalah ai bukan bentuk yang lain. 
Begitupun dengan yang lainnya, setiap kata ganti memiliki bentuk fi'il madhy yang 
spesifik. 


100 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.2.2 Tashrif Lughawi Fi'il Mudhari' 


Wazan tashrif fi'il mudhari' seperti fi'il madhy, di mana perubahannya berdasarkan 
kata gantinya. Namun, yang perlu dicermati adalah wazan tashrif ft'il mudhari' lebih 
rumit, karena yang berubah tidak hanya huruf terakhir saja (seperti fi'il madhy), akan 
tetapi juga pada huruf pertamanya. Wazan tashrif fi'il mudhari' adalah: 


Tabel 6.4 Rumus Tashrif Lughawi Fi'il Mudhari' 


Dia (Ik) sedang berbuat 


Mereka berdua (Ik) sedang berbuat 


ah GG 


Mereka (Ik) sedang berbuat 
Dia (pr) sedang berbuat 
Mereka berdua (pr) sedang berbuat 
Mereka (pr) sedang berbuat 
Kamu (Ik) sedang berbuat 
Kalian berdua (Ik) sedang berbuat 


Kalian (Ik) sedang berbuat 


Kamu (pr) sedang berbuat 


Kalian berdua (pr) sedang berbuat 


Kalian (pr) sedang berbuat 


Saya sedang berbuat 


Kami sedang berbuat 


Salah satu ciri ft'il mudhari' adalah huruf pertamanya salah satu dari empat huruf 
(e-s-0- |) yang bisa diingat dengan SSI atau Es. 


Tabel berikut menampilkan wazan tashrif fi'il mudhari': 


Abu Razin & Ummu Razin 101 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 6.5 Wazan Tashrif Lughawi FY'il Mudhari' 


Catatan: Hamzah untuk fi'il mudhari' dhamir ana (saya) adalah hamzah gatha' 


102 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Untuk lebih memahami wazan tashrif lughawi fi'il mudahri', berikut ini ditampilkan 
tabel yang menyajikan contoh beberapa fi'il mudhari' tsulatsy mujarrad : 


Tabel 6.6 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun Fi'il Mudhari' 


Mazid Bab 6 Bab 5 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab1 
ae 0 5 ot 3 Ao are an DO 330 - 
PESAN meat ye alan “na na TN 
0s oo. - ot - Ao. Pa Ot LAN - 0. A0 - 
KAN Tag PN Ns & . . 
Utang Oa Or Olalan Open vb va 
RON p RR 02 AO DA AAA KL o3To- DANA Lo 95 1 0322 - 
Ugjiniag | Oya Ora Ogakan Oyong Up ya Ie 
As OAOE 3 ox 2 3 on Pia 30x Be La 330 
2 2 
2 
2 og 2 3 : Ma en A02 ba NP AE 20 
Ol as Oem Aeon Ola Glen ob mas KI — 
- - £ - - 
- 2202 Pan Mn SG Ao Hore. 2 OA Dan Maen 
O Finimg IL : 2 Pa 72 5 
s3 05 an 2 ag sa AG NA 2 Oa 
- 2 
2 
Pad - o 
5 - 0x 0. ALA Para Na 2 IA - 0. eh 
Ola Ola Ora Ola Obeus Ob mas Be 
2 
2 Bea LA 0. 1 02305 Se G2 Ap Oa ROA Kg 
o Bek 50 og LO Aom z8 To 50 206 50 og SN AAN 
OP aa Urea Kera Seda ML OS Oa 
Sp S5 B3 Ss SA 3, An 
Na o- og Kh PAN NN Let 2 2G 4G og “30 
& Gea Usa 
ON ea, Oka Ng Olakas 6 Ot uga 9 
2 
Tae Oa 0 08 GS Ao 2 na Doa 20 Dg 2080 
La aa Pad . na sa) TA 
s3... v si TN 
PENA a07 an A3 Pata na 3 0. NO, 
AT 


Apabila kita perhatikan tabel di atas, maka kita akan mendapati wazan tashrif 
lughawi-nya yang seragam bagaimanapun bentuknya, baik untuk bab-bab tsulatsy 
mujarrad dan begitu juga dengan tsulatsy mazid dan kelompok bab lainnya. Kemudian 
untuk membuat kalimat kalian (laki-laki) sedang memohon ampun, maka kata fi'il 
mudhari' yang tepat adalah Ga aa , bukan bentuk yang lain. Begitupun dengan yang 
lainnya, setiap kata ganti memiliki bentuk fi'il mudhari' yang spesifik. 


Abu Razin & Ummu Razin 103 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.2.3 Tashrif Lughawi Isim Fa'il 


Berbeda dengan bentuk fi'il yang berubah berdasarkan dhamir-nya, tashrif isim 
berubah berdasarkan 'adad atau jumlah dan jenisnya. Ada enam wazan isim fa'il, di 
mana keenam wazan ini dapat digunakan untuk lebih dari satu dhamir. Wazan tashrif 
isim fa'il ditunjukkan oleh tabel berikut: 


Tabel 6.7 Rumus Tashrif Lughawi Isim Fa'il 


Seorang yang berbuat (pr) 2. 
Dua orang yang berbuat (pr) "5 51 yen | Okkeb 
ar , 


Orang-orang yang berbuat (pr) 


Perhatikan tabel di atas! Setiap wazan isim fa'il tersebut dapat digunakan lebih dari 
satu dhamir. Karena, perubahannya didasarkan pada jenis dan 'adadnya. Misalkan Isu 
merupakan bentuk mufrad mudzakkar, maka semua dhamir mufrad mudzakkar dapat 
menggunakan wazan ini, yaitu 8 PA tanpa melihat apakah dhamir tersebut adalah 
dhamir mukhathab, ghaib, atau mutakallim. Aturan ini juga berlaku untuk isim maf'ul. 
Tabel berikut menampilkan beberapa contoh tashrif lughawi isim fa'il: 


104 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 6.8 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun Isim Fa'il 


Mazid Bab 6 Bab 4 Bab 3 Bab 2 Bab 1 
Pakan “ae Je Se S5 ci 


- 


siakeajatakaa | gita ole | saejoe | GEwOEt | san jobye | sisEjoek 


20 pe OA 1. gRE OA z8 PN Kedu tadi - 20 PN Led Jaa ad CON AIA Pa ata ea « ML AL 
Opini | 99 pisah Gr e/ 0 gala SEO ge KEL E cool osn le PA III 
e- Ona Ia D Oo 2 Se 
Baki Te 16 iE6 A5 AI 


KEMALA EA otna EMAS KESE NE | ESL | 3 SE | Es Ek 


Ps 8 
£ 

& (2 

5 5 


Gs 


Pa 0 G - Dia 
DN nbabaaa Cal cs 


- 


Tashrif untuk isim fa'il dan isim maful berdasarkan tashrif dari mufrad ke jamak. 
Silahkan lihat aturan perubahannya pada bab satu dari buku ini. 


Abu Razin & Ummu Razin 105 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.2.4 Tashrif Lughawi Isim Maful 


Wazan tashrif lughawi isim maf'ul sama dengan isim fa'il. Tabel berikut menyajikan 
wazan tashrif isim maf'ul ditunjukkan oleh Tabel 6.9 berikut: 


Tabel 6.9 Rumus Tashrif Lughawi Isim Maf'ul 


hal ik 
Seorang / hal yang dikenai Mufad Mudzakkar 
perbuatan (Ik) 
Sl da SPI 2 Mutsanna Mudzakkar 
Jamak Mudzakar Salim 


| 
Mn ia Jamak Muannats Salim 
dikenai perbuatan (pr) 


Catatan : 


Isim maful tidak harus untuk manusia sehingga dapat diterjemahkan menjadi 
“orang” atau “hal”. Misalkan untuk ungkapan: yang dimakan, yang dimasak, maka 
lebih tepat untuk benda dibandingkan untuk manusia. 


Tabel 6.10 berikut ini menampilkan beberapa contoh tashrif lughawi isim maf'ul: 


106 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


Tabel 6.10 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun Isim Maf'ul 
Bab6 | Bab4 | 


Abu Razin & Ummu Razin 


107 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.2.5 Tashrif Lughawi Fi'il Amr 


FYI amr dan fi'il nahyi sama seperti dua bentuk fi'il sebelumnya, juga berubah 
berdasarkan dhamir. Hanya saja, seperti kita ketahui bersama bahwa bentuk kata 
perintah dan kata larangan itu hanya berlaku untuk kata ganti orang kedua (kamu, 
kalian) sehingga tashrif-nya hanya perubahan dari anta (kamu laki-laki) hingga antunna 
(kalian perempuan). 


Tashrif ft'il amr ini hanya berubah pada huruf terakhir dari fi'il amr. Wazan untuk 
fUil amr tsulatsy mujarrad ditunjukkan oleh tabel berikut: 


Tabel 6.11 Rumus Tashrif Lughawi FY'il Amr 


Kamu (Ik) perbuatlah! Fa Jas jas 3 Nas - 1 
Kalian (Ik) berdua 
perbuatlah! 


Kalian (Ik)perbuatlah! 


Kamu (pr) perbuatlah! 


Kalian (pr) berdua 
perbuatlah! 


Kalian (pr)perbuatlah! 


Contoh tashrif mauzun fi'ilamr ditunjukkan oleh Tabel 5.12 : 


108 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 6.12 Contoh Tashrif Lughawi Mauzun Fil Amr 
Te 6 2 NA 2 0.9 6 «| £ 


Lana nm! Ae - 2 i 


FYil amr adalah kata perintah, oleh karena itu hanya berlaku untuk dhamir 


mukhathab (kata ganti orang kedua). Ketika ingin membuat kata perintah “tulislah!” 
untuk tiga orang perempuan, maka digunakan kata GS |. Begitupun jika ingin 
membuat kata perintah yang lain, maka perhatikanlah dhamir-nya. 


Abu Razin & Ummu Razin 109 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.2.6 Tashrif Lughawi Fi'il Nahyi 


Tashrif fv'il nahyi tidak jauh berbeda dengan fi'il amr. Ditunjukkan oleh tabel 
berikut: 


Tabel 6.13 Rumus Tashrif Lughawi FYil Nahyi 


angan Kamu (Ik) perbuat! 


angan Kalian (Ik) berdua 


angan Kamu (pr) perbuat! 


angan Kalian (pr) berdua 
perbuat! 


angan Kalian (pr) perbuat! Ic 


Contoh tashrif mauzun fi'il nahyi ditunjukkan oleh Tabel 6.14: 
Tabel 6.14 Contoh Tashrif Mauzun Fi'il Nahyi 


Sa Pa 


EN Tea 


OIAO LT 
-& . 


pe 


110 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.3 Contoh Tashrif Lengkap Tsulatsy Mujarrad 


1. Tashrif Rf (telah menulis) 

SE Ja PASI YaB | Jaatia pal Je6 

KN 0G | oo 
TN sa | aa 

KENA | so g 
SS Sx se | 33 


t 
| 
c 
3 
E 
& 
| 


Y 
N 

N 
S3 


$ 


AS 
v 
o 
Y 
€N 
N 
Xl 
v 


N 9G 
$ 
: 
2 


o 
v 


5 


NX 
2? 
o 
KA 
KAI 
B3 
8X 
N 2GX 
33 N 


Kaka 
“ 


o 
2 
o 

KAI 
TN 
. o 
2 
EA 
Ne 
2 
o 

KAI 

8X 
o 

NX 
A 

fa 
o 
kai 


v 
o 
N 
A 
AY 
v 
.0 
— 


v 
o 
v 
o 
v 
o 
A' 
KAN 
3 
0 2 
NX 
1 
N 
1? 
o 
—M 


Abu Razin & Ummu Razin 111 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2. Tashrif 5» (telah memukul) 


Bag3 “3 #.. AT A1 AR 
Lapan Lo be Lyn Aan 
Prog Ong gres Dee ag PN Gan 2g -3 
yes ranlubg naa | ya)o |obLo Uban bae | ha 


Kes panlOpg pas | Go jlolop lo Up eno | & 


2. o 
Aan TU 


yong pan |) ran | sb LO LS Ob as 2 | ta 


EP TN MAKE Os | ss lesi 
BY | Gl Ob as Te 


BSI yA Suri | css Je 
Ga | Gal ek Ts Ii 
Sa aga sai | aa | 


112 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3. Tashrif H (telah membuka) 
SU ga (Alya | Jpaiasal | Jebol Don Penang | pagas 


d cs |(S|s |3 
sEanl dpan | YEGIOEG asas | ws | 


- - 
OA gn 03 AL LO Ng Oam 3 Loan Tree 03 


Grergiuka | gegika | MELJOSL Gee 


o-- 93 93 0-0 T PG aa 23 -3 
cw gina | yrngian | ES |uksh Obens (CT La 

9 -o38, SI Pan naa Lx 23 

Segan SE PE ya : 

: - 
0-3 T 0-3 P Hata 0-5 $$ 
BI - HB Sa Sal 
SEN ae Pun 307 DELI 
.. .. .. Ana sus) 
sal oke | Us TU 
Nun Lana sa PP NN Unand 0207 PKI 
kp Y | Ngpesal o 3 | ai 
3 

ma 3 53 AN an 25 s5 

reda reda - ..— - - 
2 
SEN er) 8 “715 “2015 2 
Kai Kn aa peka s5 
- o z 
3 ra MG 23 Tas oo Neksi 


Abu Razin & Ummu Razin 113 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


4. Tashrif ds (telah mengetahui) 
PI Jas LAI yaB | Jpaia pal dept |oyaas Tel ad 
as Dome Doa Doa 
gajanlgayas | se loe 
Kajanljajaa | See Sa 
Ar 


v 


N 


| 
( 


C 
E 
ne 5 


Gagasan ii 


- 


N 


N 
h z0 
N N 
N 
N 
L IX 
NN 


Gea JAR Un yan | yee gede IS 
TA e. SE - APA 


v 


NX 3 
o 
N N 
A' 
& 


Gs 


N 
o 
PA 


.0 
—e 


LA. 

Ta 

$3 

N 

, o 
8 

81 

N 
N 
fa 


N 
8x $N 
L. LL, 
BEE 
va 2s 
CH. 
3 
Pn & 
P3 2 2 
o . $ 
N 
tg 


Y 


v 

o 

X 
— 


X 


X 
v 
o 
AS 
. 
— 


Y 
o 


- 
9 0 


82X 
Ah 
Ka 
| 
3 
N 
3 
A' 
N 
£ 
. 
In 


A' 
o 
v 
o 
A' 
v» 
—e 


N 
Pa 
LL, 
3 
N eC 
E 
. 
E 
: 
N 
bs 
8 


1 
1 

N 

BAY 
v 

X 
$ 
—M 


A' 
8N 
TN 
2 
“55 
BA 
o 
o 
3 
£ 
P3 
N 


$3 Na 
X 
o 
LA 
Zx 2 
La o 
N X 
N N 
No 
Cm 
MEA 


114 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


5. Tashrif (yu& (telah baik) 
PE as 


32 on 0-3 
Ea - 
Ga anal 
yr 5 
AA 9oe erna end Pe 
Kise Cone ve 
B Ao BA B3 
:4 
cah TO sana 
AA on OA. 28 
Pa NK Pan up PETI 
ok ”2 Na Usa 
ai 
033 05 0303 oa05 
0,3 5 0. os 
ee Satar wal 
2 2: - 
Pa NK PE La NP PETI 
Ona tni 
P 
n 2 
Gaon sat a aa 
- - 
Ata a03. Tai 
re (ser 
PN NYA kada Pun 


Abu Razin & Ummu Razin 115 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


6. Tashrif Xw (telah menghitung) 


www.bisa.id 


SA ya 


Aya 


Jgatio pal 


Go. 
HomaP 
. 
o-g AO. G2 
x . 
- - 
00 3OL 9 d9 8. 


G9 SO ga ya 


G 


S0 3 
Ad ga 
: 


O--g AO. 9.3. 


AS 1 Yi - AS 

maa Kam | h 
9.5. - - 3 

. 

Ola lumer | am 


o 
v 
A' 

o 
» 


Cc 
ng 


1 
N 
8 
N 
#GA 
IN 


& “1 beta La - PA ad 2 sea - 3 
GB 03 $ - -0 oz -0 - ea 
- - 
Sg Halo Ag Ong 
o og Y o o | 4 og - - - 2£ 
z & 
aa ml mem Tana | SN 
ada A8 5 - -.. 30 PETI 
Y Lal Ola KT 
.- 0 - & (aan 
Ta og NI o | LA 07 030 - 0385 
& & 
hg lgs Usa | mw | 
os NI 0 | 0 os o P 5 
o o - - - 
Te eng ragi Ten | 
“£ “£ 
£ 8 TT -..9 Lk -30 Lag 
Y Lao! Ola ba v3) 
ca anda”, DS 2. 
20 05 Y -0 Se 20 05 A0 - aa 
“ Heaa Oa Yaa 3 


116 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.4 Contoh Tashrif Lengkap Tsulatsy Mazid 


1. Tashrif Je (telah mengajarkan) 


oselanjuldaa | onakanjulakas 
Taka sakah Saba Dela 3 j 5 


A' 


mt 
| 
33 


N 


LG 
F 

» 

KY 

b: 


No 
- 
A' 
5 
o 
No 
€ 
A' 
o 
$ 


G 5 Gw - tr 
an & Ya 3 3 (NN na 3 
- 
kokaa dok ea Sales @ 
z z - - vii 3g z 
o o 3 
Rn bala 2ac Gara Padat ae Gata MN na kan nana - 
Giadaa Htakara Gealaa A Habaasa Ola Ula Lb 
F4 - Fa - - 
- 


- 
& - - 


LA 8 - 3 YA 
1 basa Kari laa . ba 
— - -—- 


€ 

A' 
Ka 
N 


Gs 


o 
go 
kY 
Ye 1 
Ah, 
o 
ON h3 
hY 
h 
N K3 
£ X 
# 
8N “NX 
& o 
Kay 
KY 
( 
o 
NX 


KY 
Xx 
: 
Ah 
AY 
Y 
KY 
— 
NX 
hY 
: 
NX 
Na 
o 
k3 
KY 
Ng 
2 
o 
— 


£ x 
N 
v 
& 
0 
kue 


EN 


» 0 

» 

: 
NN 

0 

hs 

N 

“NX 

o 

» 

tx 

X 

Pa 

o 

» 

o 

N 

o 

NG B. 

o 


3 
1 
La" 


o 
IN 
N 
Pa 
NN 
G0 
N 
8 isl 
N 
. “IC 
1 0 
N 
N 
$ $3 
NG 
o 
X 
X 


& 
$3 
43 
,Y 
.. 
— 


KY 
Xx 
1 
TN 
KY 
AY 
hY 
hY 
KY 
: 
AY 
2 
o 
1 
KY 
hY 
8 


3 N 


- 
- 
- 

Pa An Pe ra Pn Irta ado Tn 
5 cas cas Ex 

A - rd 

AT cis | si 

- 
- 


N 
. 
t 
N 


TE 
G 


Abu Razin & Ummu Razin 117 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2. Tashrif 385 (telah berjuang) 


Bl Jas PJB | Iga pal JB pal yaa | pola as | pb jas 
- 


GA G3 Cara Pa 


A3 PP Pad 
MP3 ia E SME | Jab 186 


v 


s2 


v» 


HIMEOLAE | epialE ulun & 


C 
1 
2 
TE 
£ 


OA nya 8 An 93 3 - 9. 53 OA 03 
LEO gadle | Goaale/Oyaale Jy3A1£ | Iaedle | 
Ban BL a03 0 2 

santa santa 5 cak |@ 
0g Papa rar og AA ae - aa gen 28 
FR EN O ARE | sit Blubla B ya | ea wa 
(PN nu Bh - 03 Lon Za 
Sae Sisa e Gia | sing 33 


o 
N 
@ WN 
3 td 
A. 
o 
A' 
" 
Na 
N 
1 
Ga 
o 
N 
Ta 
28X 
. 
Les —e 


2 
Ae 
(AN 
Kon 
Ta 
Es 
G. 
n 
b 


tv» 


- “3 
RL. 
& 
n 


EC 

TA aa TN 
Ia 
sama Ha 
8 
ab 
CC: CG 
Gt Ne 
ta G 
bo 5 
(Nana D 
b 


(ea 
Ie 
"LA 
(ea 
& 
n 
Cc 
ng 
C 
b 
n 
kn 


118 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3. Tashrif Ia (telah berislam) 


Sl Jas Pol gad | Jgaia ol JB pal asas Je laa Jas | Goa Jas 


0-7 0. TO. os 03 10. 1. - 

. “ . #. 

Ursaduma (3 Wrsaduae/ 9 Lada Otak Loka 
. - pa - 

50 TO ng 3T Oo Pn) 03-03, 02 
. - . “ 
Grolewe/ gada | Groeuwe/0 godue 


Tr 
ie 


o 
5 
NX 
o 
—m 
AY 
N 


6 


o 
No 


AY 
o 
N 
1, 
o 
1 K3 
Pe 
No 
NX 
o 
—wm 


o 
Y 
N 
o 
— 


4 
A' 
2 
A' 
o 
No 
Na 
1 
3 
40 
A' 


- 


o--T 08 A51 03 o--y 0 3 5 0 3 Fa Pa 
ay. IK ay. IK . “il | , 
wedi | 9 ada | yet / 0 Urdu aro 
- - - - - 

- 08 


N 
8X 

N: 

A' 

o 

NX 2GX 
33 N 


— mw 


an Ka Muna 9 - HO 5 Loro aa 
1 | 2 1 | 9 . A . 
(aa Haa Crlu Ka 
- - - 
o S5 ut 0 51 s3 0. ot An 
z £ 
- - - 
A4 95 o£ 
o 307 0 P3 
atakal MEI 


F 
Ke 
La 
£ 
AY 
—m 
ANA GG 
F 
AY 
4 


(al kan aa UN Sa 0d aan Tai 


yee 
Te , 
An 


o 
x 
AY 
o 
TN 
o 
e 
.$ 3 
o 
NX 
3 (3 
3 
AY 
4 | 4 
—NX —N 


beri OR PN an sore PELNI 

: - £ - 2£ 

Kelas Y Kakual akud Katak ME 
A A JA 

Pa) 2 -? " io OS aa Ear 
A Su A Erokus ve 


.? 3 oto - 
adal Enda! GI 
3 03 sora a07 

- 


Abu Razin & Ummu Razin 119 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


4. Tashrif J3 (telah mempelajari) 


www.bisa.id 


SA ya 


AN js 


2 F 
s 5 
OA Pan 
. - Ic - 
A Okakario 
- - 
za az 
-0 LAN ge GTA 
- - . - 
Ereokasia Oyekasia 


- - 
Oo Par! 
. - . - 
Grsedartia A fo tadaia 
. - 
H0 Ten ega 
. - . - 
Gredatia O gala 


Kay 
X 


No 
& 
N: NX 
8N 
LN 
A' 
N 
A' 
3 


A' 


N 
g 

AS 

8N 

A' 

E 

1 
A' 
3 


Par 
K3 

X 
Pa 


A' 
N 


$ 


2: IN 
& » 


5 


Ka 


- 
GA ag 
kdatin 

- 

- - 
ost egg Ang 
ay. e lo | n 
Cdata A OA 
- 

Pa aan 
Kaka 


- 


Gs 


& 
N 
A' 


No 
Ka 
N 
82X 
83X 
z0 
A' 
3 


2 8X 
N 
N u 
X 
Pa 


€ 
'& 
N, 


Ec 


2. 
$ 


#NX 

X o 
1 

A' 

8N 

LN 

X 

o 

N 

A' 

$ 


8 
o 
A' 

23X 


Cc 
E 
AS 
8X 
2N 
X 
N 


$ 
o 
€ 
X 
23X 


#X 
o 
EN 
A' 
8X 
31 
EN 


& 
pg - pg pg og 
- - - - 
o ta o La 3 da - 0 ka ra 
g & 23 
tr - z z oz 
Para aa Para nal Paru aa PEN Ia ae 3 
| J ana Y | l - F1 J aa | l - | Ci) 
- 
tr - az tri o£ 
Bun aa OAT Pa antre 00 03 
| | ana Y | ka | ». - | 2 bari 
za - tr z z £ 
Ae -. Pe) Pa at eta 0 
3 an Y & . z an Fe: Ka 13 3 
Coba — 
EP - - 
- - 
- - 
- Pa Pa Pa 
pg pg pg pg 


120 


EN 
NX 
A' 


No 

hY 

KAN 

— 

X ? 
2, oo 
NX 
PA £ 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


5. Tashrif 5365 (telah saling tolong-menolong) 


SA ya 


AN jas 


Oglaa 


-. 


GE) ea gg ata 


PA MN NP TAN Na 


Gg asa p plat 


Geo. 


AS glatia 


3 


oe5p ta 


SEA 


Gs 


GE 
GE 


(S3 


GUS 


GE 


-.. 
. 


G3 Y 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


6. Tashrif 12! (bersungguh-sungguh) 


www.bisa.id 


Sya 


AI ja 


Jgpia pal 


JS al 


yna 


0.503 203 
PE aa 
Ta Flo : 
2 2 
0-08 F 3-03 


PENIS 


G 03 
12 
. 
B3 

0 503 A0 

MS ia 
» cal KO) 
B3 - 

3 £ 90. 0 


#0 


alel 


AA 9. er 0 2 
- z 
- ) 3 
9. ... A 
OI | Iigsl | la 
S 


G 03 
SA 
(J 


os. od 203 


SEN ES 


: 
A Aa 

IE ES 
2. 03 


Sigi 


- 


- 
Ao 0 er 9 
AK | ale 
c a 2 
5 T 
- 

- 9. bet nat 3 
Yaa 5 aa 
'B) : AI 
2 
- 0 9. - 0-0 s4 

: 


P 

0 om 7 

KE 
5 


1 
daa | dag Tusi 
: 


o s0 
ml 
SAI 
2 
Par 


122 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


7. Tashrif 245 (telah memancar) 


SI Ja Doel gad | Iga pal JB pal yasaa | pas Jas | Goa Jas 


A 
.. 
N 


$5I 
Xx 
1 
, 
v 
Nai 
1 
, 
» 
-g 
. 1 
1 . 
13 
KI 
A' 
4 
47 
1 
€: 
"- 


"2 | oke & PI foteua Olgatn 7 23) 


AA 
d 


TN 
TN 

X 
e 


PEKAN NT OAT 


eyes 0g perasa | nygena|Og perasa vape | ego 


o 
No 
A' 
BAY 
.0 
o 
No 


5 


! 
! 
: 


N 

ena: 

N et 
Ca 

X 
& 
na 
€ 
5 
na, 

N @t 
Ca 

X 

IN 

1, 
Ke 
— 
r 
Cc: 

X 

X 
Ma 
Es 


AY 
5 
No 
1 
A 
AY 
: 
NX 
Ca 
: 
NX 
AY 
Kan 
$Y 


0. xx La o ai 3 791 20 | - Fi 
Pa 3 et FD SD PI | 
- 
Aa aa NI - Ae PT Ao 3 PETI 
bz hwa oles | Val 
Tea :Y la ZA 03 To HE MPA Tani 
IE Paga OP 09 P3 La Ia) 
o Te NI o ai - aa 2 Fs F, : 
S2 Gps! PS Sel | 
- 
- 5 aa T3 o 1oa Ao 23 305 
L FI - 9 St Pa IA APE Ea 
2 OP ee OP VI ge 
& Pera do? & 
FB & VI 
- 
c 


Abu Razin & Ummu Razin 123 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


8. Tashrif AA (menjadi merah) 


SA ya 


AN js 


JS pal 


Pe ee Bu | 3 AA lp 

BESI | EA Gt | yA | 

ya $ as 8 | SA | 

EEN ELS | SEE ES oo | KA | 

SI | AA 28 ls jai 
KET Ol AA aa Ta Tea 
K3 | yA as (SA jaA 
ET | SA ga | aga Desi 


2 0205 AT to. 2 0,01 Ado at a23 
5 25 £ 
TA SA GI 
Bana Ta. 0. 


ig wal 


124 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


“0,9 


9. Tashrif yaxie| (memohon ampun) 


SI Jas DAN Jas Ippo pal JB pal jaka | pas Jab | ola Jas 


s.? eat 2. : 

: N : Ma KALA ea La 3 PN Ea 

GP nSad | Y pahit GP Pisan | Y paman Ola | Ketatel | lm 
.O-O Log, Oto Log, On aa 03 


GE pin) 99 Pahikamah | Gpp pekan | 99 pke Oa riang | Igytatul | 


0 SEE o SE A0 en og oto 2 
: — | cal 
13 Etaua A3 ea Oa aan d Pena | - 
- 
P 
ta og Paus Costa | e2artne EN 
Ia: ata Ola 5 | kal 
2 Val I Pena  Pennu | 
- 
- 9 Hakan Pa 25 PN ank daan ai 
- - - 1 
2 “3 ea Ora | Prau | 00 
z £ 
Sab | Ost | SI 
Denai Sena | 
- 
sg. 8-03 Tor3- 0 a07 


Abu Razin & Ummu Razin 125 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


10. Tashrif &AS| (tumbuh rerumputan) 


Bad LSI ad gan pal JB pal yanan pb Jas 


2 
& 
Pa 
- 
va 
2 
a 
Pa 
» 
v 
“CX 
5 
Hana 
v 
X 
& 
Pa 
2 
P3 YEN 
Ka Gn 
2x 
s 
Pa 
8 
Ka 
x 
Ka 


f 
k 
G 
E 
£ 
KY 
:) 
£ 
. 
&- 
N Ot 
“3 
r 
“va 
Cc 
4 
3 
4 
£ 
an 
E. 


PNP ar re) Oo. 03 LA ore 


o 
v 


t 
$3 
2 


G G 
Sego goa oa Seng 


Tg 
: 


0-9 703 Pena nd - 
- 


N 


6 


N 
o 
v 
N 
o 
0 
2 
0 
N 
KN 
o 
2 
o 
2 
o 
u 
v 


ASIN Kel .. 0 0101 para “ 
0 . 0 & 2 - 2 

2 
Pa an KUN Or -20 To 8 PE aa 
Tenan MIE ear Dengan | orasi 


126 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


11. Tashrif Sial (berjalan cepat) 


Bl Jas | eNgas | Jgaia aa dsb pl foakas Telan Jas | pelat 


sean PET. up Sl | 
sa Sa 2 alta B3le | pie | 3 


A' 

o 

N 2GX 
s3 N 


D 
A 
N 
A' 
o 
No 
3 
Ex 
o 
No 
o 
1 
o 
& 
N 


P1 


uv 
t 
- 
2 
2 
vu 
t 
- 
ah 
Ls 
N t 
1 k 
: 
S1 
(6 
uu 
C 
& 
. 


t 
: 
3 
NP 
—: 
" 
: 
cc 
Ka UN 
1 t 
: Ha , 
Ea 
N 2 
Ea 
3 
1 
x 
8 
- 
—M Fa 


Pa Y I93gle-l Ops 03 APA) Rt 
SE | sa aa | oma IR 
BEI | Gal aa Ki MA 


X 
o 
2 
3 
o 


NX 
uv 
& 
« 
K3 
LL 
AY 
“ 
. 
(ea 
Lu: 
A' (3 
TN 
Kay 
Tg 
3 
uv 
Tp 
ia 


Buto f a taro E 
2 

2 

3. On 9 t 


Abu Razin & Ummu Razin 127 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


12. Tashrif Seal (menjadi merah) 


IN ya 


AN jas 


yAnan 


HE OKE 


SEE 


o 03 


HIS 


#1 2 


ng 


A' 
N 


$ 


2 A' 
» Na 


5 


.. 
pati 


cs SOE 


.. 
ox 


GS EOS 


ng 


Ka 
N 


KEY 
KEL 
KEY 


GAN 
PL 
SKA I 


128 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.5 Contoh Tashrif Lengkap Ruba'iy Mujarrad 


1. Tashrif P3 (Menggelincirkan) 


Dinar AO AN DN RO AN 


0 LO LS OA LO . 
Ore an gam 


Pu) OA LO Kn 


RI Jai : Insan Gaal yanan Da Jas 
Sat sea slr jos ja 


2. N 
Ya » 


5 


2GX 
IN 


Na 


6 


B0 3 BG» 0 00 3 Hoo sa 

aa ab saka) an ab cabe) PPI PP 5 
0. 3 £ o o- S0 3 0.9 - o£ 
GPS Pai aa Pa cl 
203 - 0. ge 03 -30 0 PET 
-- Y 3 Ob Lan Lal 
(23 “3 Fa 0 - LOoA 0 3 0 hoO. TE 
De ad 3 3 aa PPI | aa | 
P 0 3 5 - Pn) o 3 oo o£ 
SPESI em PN | oa Tai 
- 0 3 :3 0. 8 “3 30 0 PErI 
ea Ts Oa | esa (al 
- 00 3 90 0 00 4 A0 Lo aa 
PKN PP PP (TPI ol 


Abu Razin & Ummu Razin 


129 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


6.6 Contoh Tashrif Lengkap Ruba'iy Mazid 


1. Tashrif P3 (tergelincir) 


G0 --3 G0 --a tag “4 A0 » 0 P3 


Dati Sa 


N 


“ 
G 
Rc 
1 
t 
53 


N 


o 
N 
N 
n 
X 
& 
8 
e 


On LO AAS ga KA 00 ALA ga 0 3 Pa Mata - 


o 
No 
" 
o 
X 
AS 
o 
No 
X 
o 
3 
o 
Ng 


z8 A0 ena KoA.o 23 z8 a ae Lo. Saga bad sg 
eta ge aa GEN A Gyp aa VP PA 
8... DE 8. 0-8 Aa 


5 


6: 
Y 

t 
6 


No 


. 
3 
A 
3 
&a 
3 


Lela aura n MN peta aur Haa Tapa 8. 1. 


B - 0 na B0 3 00 Pn ek AS 
Se aia SD KEP PP 
0.0 eni oo... 30 rg Lo .x 8 
CASN CP CP XX 2 


2 
Pesen (33 203.0 2g 030.0 1x Ben) 


Ia aa 


0 --g 5 o -x H0 0 ng 0,0 Ra 
BAN "3 aan MAA Tai | sal 
AU ag £ 0 A0 ng 30 0 La0E 
ea Y as Oa Lea Lesi 
Pa Aa HO HO ng 20 9 -g a20 
SY SP Ka | Gal 


130 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


2. Tashrif LA (berdesakan) 


Sya 


AN jas 


Jgeiia pel 


JS asal 


yanaa 


(NA 


Pe 


aa 
- 


o 
GA 3 


o 


Z0, 


So 


a03 


naa 


o o 
3 3 
0... - 
. . 
2 25 


LA 


SE NA 


KE 


out 
ea 


YES 


- . 
- 


8. 3 


o 


o 
9-03 
- 


os 0 


POLA 
z 


SIS 


8? 2 


ka 


o 


o 
Bh 03 
" 

: 


SEL 


Abu Razin & Ummu Razin 


N 


$ 


No 


A' 


6: 


o 
Ng 


| 


Ng 


N 


bs 


#N 
No 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Pa 
ss 
. 


ai #9 
3. Tashrif Hb! (Tenang) 
s 
. £ . . n . - . 
BII J3 | 2 Yi jas Jgasio cal Je cal yaaa | & jas Jas | Gole Jas 
- 
Dao B0 2-0 9 Bao Eye 3 
Crialan Criodaa babi Cralam Labi 9 
5 —a nata Oo 
Pend 0 age 03 23 03 Gg 03 sang o- Hn 5 Pe 
: sh 5 aja aa 
Ceialas| YUkalaa | Cyeidalan/ YUtalas Oalan bl | ka 
w 8 - 2 3 25 
ONLY LO WAn OS LOW OI TON n 40 LOW 2407 ot En0 032 
Tut K “2 ts Ic .. ag | | 
Gtlan | Ogrbadaa | Critalan| gikalan O Falan Ip Lab wal 
$3 35 3 P ss 
#gagaa enakan Gan Pe Na Gaet 2 $ Ta 2 
Cas Sl @ 
- - - - P 2. 
oBengoa Pan NA o-W — 9. 8 20 B -y01 0S 9 A3 
aga dara agar IK 33 “iss » ba 
ce alan | Yeikodaa Ceikalan A Oitadan Oeealas wi es 
9 dge oa 9 8 0 ang o- sa 5 “Ia 
| J: | 5 8 A ba 2 5 : 
— — - - 2 Fe | 
Per se Per o 3 0. 0-5 o o£ 
Kasi | aa ta Test 
5 Pra bs 3 
B5 yot T SB n0 B ny 300 PETI 
badai Y | Uta dletalas | Kerta TAN 
- Ai AS 5 
- 
Pa BNI sebegs | oran Dasi 
lola 'gtab! Op balas (— 
oz TI o ow aa 05. .9. o£ 
AI! Kb Grid seb Mei 
ta - — both 
ae, ., 
- 
G- og NI 8 - Si 5 sang og Aa 2 Z2 
. Ubi - Ualas Ld ubi bantu 
- - 
apa Y | Start Ba, yaa ask Lari 
: cetap! oem | GUSI | 55 
3 z z £ 
aa o 3 bebe -.0 z 
tt | esta NN 
aa Ea s5 0 307 
Oral Sab : 
£ | ros 


132 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


LATIHAN 


PL 


I. Lengkapilah tabel-tabel tashrif berikut ini: 


Ce 
N 
0 
AG 
0 
Pa 


Abu Razin & Ummu Razin 133 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


134 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


. - 
UE: . 


Abu Razin & Ummu Razin 135 


PETA PIKIRAN BAB VII 


pad Jam PLN Jaa 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


BAB VII 
KATA KERJA AKTIF (FPIL MALUM) 
DAN KATA KERJA PASIF (F/'/L MAJHUI) 


Kata kerja yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya adalah kata kerja aktif 
yang dikenal dengan istilah fi'il ma'lum (ala dal). Adapun kata kerja pasif dikenal 
dengan istilah fi'1l majhul (J iya dal). Sama seperti bahasa kita, perubahan dari kata 
kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Misalkan menolong - ditolong, melihat — 
dilihat, memukul — dipukul, membersihkan - dibersihkan, dan sebagainya. 


Contoh penggunaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif: 


Ta: - Go. GL. 


0 rp (Zaid telah memukul Bakr) p— » 5 m3 (Bakr telah dipukul) 


Satu hal yang perlu dicatat, dalam kaidah Bahasa Arab, kalimat pasif tidak boleh 
memunculkan subjek (pelaku) karena fungsi kalimat pasif dalam Bahasa Arab adalah 
untuk menyembunyikan atau tidak menyebut pelaku, baik karena (1) pelakunya 
sudah diketahui, (2) pelakunya memang tidak diketahui, maupun (3) pelakunya 
sengaja disembunyikan. Ini berbeda dengan Bahasa Indonesia di mana kita masih 
boleh menyebut pelakunya, seperti contoh “Bakr telah dipukul oleh Zaid”. Dalam 
Bahasa Arab, kita hanya boleh mengatakan “Bakr telah dipukul” tanpa menjelaskan 
siapa yang memukul. Bila kita ingin menyebut pelakunya, maka wajib menggunakan 
kalimat aktif. 


Catatan: 


Fi'il yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fi'il muta'addiy (transitif). Adapun 


fi'il lazim (intransitif) hukum asalnya tidak bisa diubah ke bentuk majhul, karena 


tidak memiliki objek sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pasif. 


Dalam Bahasa Arab, rumus merubah kata kerja aktif menjadi pasif ada dua, 
(1) Rumus untuk F7! Madhy Majhul dan (2) Rumus untuk F7'l Mudhari' Majhul. 


136 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


7.1 Rumus Fi'il Madhy Majhul 


Rumus ft'il madhy majhul adalah huruf pertama di-dhammah-kan dan 1 huruf 
sebelum huruf terakhir di-kasrah-kan. Ini berlaku untuk setiap fi'il madhy, baik 
tsulatsy mujarrad maupun tsulatsy mazid. Akan tetapi, untuk tsulatsy mazid ada kaidah 
tambahan yang akan dibahas kemudian. 


Huruf Pertama Di-dhammah-kan # 


1 Huruf Sebelum Huruf Terakhir Di-kasrah-kan 


711 Rumus Fi'il Madhy Majhul Wazan Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 Tsulatsy 
Mujarrad 


Wazan fi'il madhy bab 1, 2, dan 3 tsulatsy mujarrad adalah sama. Sehingga rumus 
majhul untuk ketiganya juga sama. Perhatikan pola perubahan berikut: 


An 


- 


1. Huruf pertama (fa) di-dhammah-kan, menjadi: 


A 


A1 


2. Satu huruf sebelum huruf terakhir di-kasrah-kan. Karena hurufnya hanya 3, dan lam 
adalah huruf terakhir, maka 1 huruf sebelum huruf terakhir adalah 'ain. Asalnya, 
'ain berharakat fathah, kemudian harakatnya diganti kasrah menjadi: 


33 


Abu Razin & Ummu Razin 137 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke dalam bab 1, 
bab 2, dan bab 3: 


Fi'il Bab1 
KE (telah mengingat/menyebut) » PI (telah diingat/disebut) 
J5 (telah membunuh) » £5 (telah dibunuh) 
Fi'il Bab 2 
655 (telah memukul) & S2 (telah dipukul) 
SAS (telah mengampuni) » pra (telah diampuni) 
Fi'il Bab 3 


£ - ga 
5 IK 
P4 


58 (telah membaca) » 1, (telah dibaca) 


(55 (telah membuka) » 2 (telah dibuka) 


7.1.2 Fi'il Madhy Majhul Wazan Bab 4 dan Bab 6 Tsulatsy Mujarrad 


Wazan fi'il madhy bab 4 dan 6 tsulatsy mujarrad adalah sama. Sehingga rumus majhul 
untuk keduanya juga sama. Perhatikan pola perubahan berikut: 


js 


1. Huruf pertama (fa) di-dhammah-kan, menjadi: 


2. Satu huruf sebelum huruf terakhir di-kasrah-kan. Karena hurufnya hanya 3, dan lam 
adalah huruf terakhir, maka 1 huruf sebelum huruf terakhir adalah 'ain. Karena 
huruf 'ain sudah berharakat kasrah, maka ini sudah sesuai dengan kaidah. 


138 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke bab 4 dan bab 6: 


Fi'il Bab 4 
— (telah mendengar) — Gama (telah didengar) 
ds (telah mengetahui) — as (telah diketahui) 
Fi'il Bab 6 


(m5 (telah menghitung) » Cw (telah dihitung) 


Lalu, bagaimana dengan bab 5 Tsulatsy Mujarrad? Karena Fi'il bab 5 tsulatsy 
mujarrad merupakan fi'il lazim, maka tidak bisa dirubah ke bentuk pasif. 


Kesimpulan: 


Rumus Fi'il Madhy Majhul untuk Tsulatsy Mujarrad bab 1 hingga bab 6 sama (J3) 
kecuali bab 5 yang tidak memiliki bentuk majhul. 


7.1.3 Fi'il Madhy Majhul Tsulatsy Mazid 


Pada dasarnya, rumus fi'il madhy majhul tsulatsy mazid sama dengan tsulatsy 
mujarrad, yaitu di-dhammah-kan huruf pertama dan di-kasrah-kan 1 huruf sebelum 
huruf terakhir. Akan tetapi, karena fi'il tsulatsy mazid memiliki huruf ziyadah, maka 
ada kaidah tambahan untuk fi'il-fi'il kelompok ini. Perhatikan tabel berikut agar dapat 
memahami kaidahnya. 


Semua fa fi'il dan huruf ziyadah yang tidak berharakat sukun (hamzah, ta) wajib di- 


dhammah-kan. Adapun fa fi'il dan huruf ziyadah yang pada bentuk ma'lumnya 


sukun (sin, nun) tetap dalam kondisi sukun. 


Abu Razin & Ummu Razin 139 


www.bisa.id 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


Tabel 7.1 Rumus Fi'il Madhy Majhul Tsulatsy Mazid 


Jd del Penjelasan Contoh 
Jas ja Huruf fa merupakan hurup pertama sehingga di- KA 
" dhammah-kan dan huruf 'ain adalah 1 huruf sebelum “ 
(telah diserupakan) 


huruf terakhir sehingga di-kasrah-kan. 


Huruf fa merupakan huruf pertama dan huruf 'ain 
adalah 1 huruf sebelum huruf terakhir. Karena fa 
berharakat dhammah, maka huruf alif mengikuti 
kaidah, di mana bila setelah huruf berharakat 
dhammah ada huruf 'illat, maka setelahnya wajib 
menggunakan huruf 'illat waw. 


To 
Au 


(telah diperangi) 


Hamzah merupakan huruf pertama sehingga di- 
dhammah-kan, sedangkan 'ain adalah 1 huruf 
sebelum huruf terakhir sehingga di-kasrah-kan. 


N 


(telah dimuliakan) 


—X 


Ta merupakan huruf ziyadah sebelum fa fi'il sehingga 
di-dhammah-kan dan fa juga di-dhammah-kan karena 
mengikuti kaidah. Sedangkan 'ain adalah 1 huruf 
sebelum huruf terakhir sehingga di-kasrah-kan. 


“ 
A3 
Haa 


(telah dipelajari) 


Ta merupakan huruf ziyadah sehingga di-dhammah- 
kan dan fa juga di-dhammah-kan karena mengikuti 
kaidah, sedangkan 'ain adalah 1 huruf sebelum 
huruf terakhir sehingga di-kasrah-kan. Karena fa 
berharakat dhammah, maka huruf alif mengikuti 
kaidah, di mana bila setelah huruf berharakat 
dhammah ada huruf 'illat, maka setelahnya wajib 
menggunakan huruf 'illat waw. 


-802 £ 


P3 


(telah diperbanyak) 


Hamzah dan ta merupakan huruf ziyadah, sehingga 
ikut di-dhammah-kan. Sedangkan 'ain adalah 1 huruf 
sebelum huruf terakhir sehingga di-kasrah-kan. 


- 302 
Pn 


al 


(didengarkan) 


Seluruh fi'il dengan wazan ini adalah fi'il lazim 
sehingga tidak memiliki bentuk majhul 


Hamzah dan ta merupakan huruf ziyadah sehingga 
di-dhammah-kan, sedangkan 'ain adalah 1 huruf 
sebelum huruf terakhir sehingga di-kasrah-kan. 


- ah 
JeSatan 


(telah disempurnakan) 


140 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


7.2 Rumus Fi'il Mudhari' Majhul 


Rumus fi'il mudhari' majhul adalah huruf pertama di-dhammah-kan dan 1 huruf 
sebelum huruf terakhir di-fathah-kan. Perbedaannya dengan fi'il madhy majhul hanya 
pada huruf pertama sebelum huruf terakhir, di mana pada fi'il madhy di-kasrah-kan 
sedangkan pada fi'il mudhari' di-fathah-kan. 


Huruf Pertama Di-dhammah-kan # 


1 Huruf Sebelum Huruf Terakhir Di-fathah-kan 


7.21 Rumus Fi'il Mudhari' Majhul Wazan Bab 1 dan Bab 5 


Wazan fi'il mudhari' bab 1 dan 5 tsulatsy mujarrad adalah sama. Akan tetapi, karena 
bab 5 tidak memiliki bentuk majhul, maka rumus ini hanya berlaku untuk bab 1 saja. 
Perhatikan pola perubahan berikut: 


1. Huruf pertama (fa) di-dhammah-kan, menjadi: 
250. 
2. Satu huruf sebelum huruf terakhir di-fathah-kan. Perhatikan bahwa huruf yang 


dimaksud adalah huruf 'ain. Asalnya, 'ain berharakat dhammah, kemudian 
harakatnya diganti fathah menjadi: 


Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke bab 1: 


Fi'il Bab 1 
Kau (sedang mengingat/menyebut) » PT (sedang diingat/disebut) 


daa (sedang membunuh) » daa (sedang dibunuh) 


Abu Razin & Ummu Razin 141 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


7.2.2 Rumus Fi'il Mudhari' Majhul Wazan Bab 2 dan Bab 6 


Wazan fi'il mudhari' bab 2 dan 6 tsulatsy mujarrad adalah sama. Sehingga rumus 
majhul untuk keduanya juga sama. Perhatikan pola perubahan berikut: 


2. Satu huruf sebelum huruf terakhir di-fathah-kan. Perhatikan bahwa huruf yang 
dimaksud adalah huruf 'ain. Asalnya, 'ain berharakat kasrah, kemudian harakatnya 
diganti fathah menjadi: 


A0 
V - 


Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke bab 2 dan bab 6: 


Fi'il Bab 2 
L min (sedang memukul) Lin (sedang dipukul) 
“AAS (sedang mengampuni) » “ (sedang diampuni) 
Fi'il Bab 6 


2 (sedang menghitung) » nan (sedang dihitung) 


142 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


7.2.3 Rumus Fi'il Mudhari' Majhul Wazan Bab 3 dan Bab 4 


Wazan fi'il mudhari' bab 3 dan 4 tsulatsy mujarrad adalah sama. Sehingga rumus 
majhul untuk keduanya juga sama. Perhatikan pola perubahan berikut: 


5 La e. 
1. Huruf pertama (fa) di-dhammahkan, menjadi: 
) 
2. Satu huruf sebelum huruf terakhir di-fathah-kan. Perhatikan bahwa huruf yang 


dimaksud adalah huruf 'ain. Karena huruf 'ain sudah berharakat fathah, maka ini 
sudah sesuai dengan rumus. 


Sekarang, mari kita terapkan rumus ini pada fi'il yang masuk ke bab 3 dan bab 4: 


Fi'il Bab 3 
jer (sedang membaca) » jar (sedang dibaca) 
Ta (sedang membuka) » Ta (sedang dibuka) 
Fi'il Bab 4 


Ar On 


(sedang mendengar) — mma (sedang didengar) 
Cs 8 8 Ce 8 8 


dag (sedang mengetahui) » dag (sedang diketahui) 


Abu Razin & Ummu Razin 143 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


7.24 Rumus Fi'il Mudhari' Majhul Tsulatsy Mazid 


www.bisa.id 


Rumus perubahan fi'il mudhari' majhul untuk tsulatsy mazid sama dengan rumus 


perubahan fi'il mudhari' tsulatsy mujarrad, yaitu di-dhammah-kan huruf pertamanya 
dan di-fathah-kan satu huruf sebelum huruf terakhir. Tidak ada kaidah tambahan 
sebagaimana rumus fi'il madhy majhul tsulatsy mazid. Perhatikan tabel berikut untuk 


memahaminya: 


Tabel 7.2 Rumus Perubahan Fi'il Mudhari' Majhul 


paka NA Penjelasan Contoh 
Ne | 2 Huruf pertama sudah dhammah. 1 Huruf Aa 
— " sebelum huruf terakhir adalah 'ain yang ai 
berharakat — kasrah. — Kemudian  diganti| (sedang diserupakan) 
harakatnya menjadi fathah. 
Yr NI Sama dengan penjelasan di atas NEr 
(sedang diperangi) 
Ta eta Sama dengan penjelasan di atas la 
an 3 S1 PE 2 — 


(sedang dimuliakan) 


Huruf pertama adalah ya yang berharakat 
fathah. Kemudian diganti harakatnya menjadi 


z 
A3 
- 


Aka 


dhammah. 1 Huruf sebelum huruf terakhir (sedang dipelajari) 
sudah fathah sehingga sudah sesuai kaidah. 
ke Ar Sama dengan penjelasan di atas Ti C7 
JS JS FA 
(sedang diperbanyak) 
| AA Na Huruf pertama adalah ya yang berharakat sa Bra 
ui : fathah. Kemudian diganti harakatnya menjadi 2 
dhammah. 1 huruf sebelum huruf terakhir| (Sedang didengarkan) 


adalah 'ain yang berharakat kasrah. Kemudian 
diganti harakatnya menjadi fathah. 


Seluruh fi'il dengan wazan ini adalah fi'il 
lazim sehingga tidak memiliki bentuk majhul 


Sama dengan penjelasan di atas 


(sedang disempurnakan) 


144 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


7.3 Tabel Perbandingan Fi'il Madhy Majhul dan Fi'il Mudhari' Majhul 


Berikut ini kami tampilkan tabel perbandingan fi'il madhy majhul dan fi'il mudhari' 
majhul baik untuk tsulatsy mujarrad maupun tsulatsy mazid. 


Tabel 7.3 Tabel Fi'il Majhul Lengkap 


Mudhari' | Madhy' | Mudhari' | Madhy 


h Maj h Ma' 
se Majhul Majhul | Ma'lum | Ma'lum 


Tashrif 


3.03 - 3 250 c 30.9 - 3 350, “4 


dya js - ya bb ol J3 | Babi 


E 


In Ob Sh — GS dan Jas dis Jas Bab 2 
a-0a 3 9 2-5 285 - 4 3.0. 2.5 

9 — Rb BP ko Je ku Je Bab 3 
Das de Dag — Ae (aa Jas | Jas | Jas | Baba 


$ 
s1 
A' 
N 
s3 

N 


Bab 5 


j3 


Bab 6 


$ 
N 
o 
1 
N 
S3 
(3 
N 
N 
1 
N 
o 
S3 
N 
$ 
S3 
N 
.. .0 
$ X 4 
N 
N 
PA 


» 
A' 
3 » 
| 
A' 
AN t 
» 
$ 
N t 
A' 
3 » 
| 
AN 
N 
$3 
Kay 
A' 
3 $ 
A' 
A' t 
$ 
» 
N t 
A' 
3 » 
As 
Kay 
N 


Mazid 1 


Mazid 1 


&— 
te: 
| 
& 
E: 
| 
GG 
G: 
j3 “ 
KI SE 
£. 
| 
.ex 
KAN 
Gn 


$ 
A' 
N 
.. 
—N 


Mazid 1 


Mazid 2 


N 
A' 
A' 
4 $3 
A' 
N t 
N 
2 
N 
A' 
AS 
4 AN 
| 
N 
A' 
8N 
1 
& 
@N 
KA 
4 $3 
A' 
AY t 
1 
2 
N 
Kay 
N 
8N 
1 A' 
A' 
Kay 
AS 
83X 


Ke-3 | IK3- Fs dsk | Jess | jesus | Jesus | Mozid2 
aah pala | es ab jer Jl | ds | Jasa | omazia2 


das | Jas | Mazia2 
SAAELS — Gastul | daatas | Jasisl | Jasiss | Jastal | Mazid3 


Abu Razin & Ummu Razin 145 


www.bisa.id 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


LATIHAN 
wa 


I. 'Ubahlah fi'il-fi'il berikut menjadi fi'il majhul: 


o 
3 2 o- PN Ga 
P is: - 4 - 
a03 -G 
. — 
sia Te an 


146 Abu Razin & Ummu Razin 


PETA PIKIRAN BAB VIII 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


BAB VIII 
FTIL SHAHIH DAN FI'IL MU'TAL 


Berdasarkan unsur huruf penyusunnya, fi'il dibagi menjadi fi'il shahih dan fi'il 
mu tal. Fi'il shahih adalah fi'il yang terbebas dari huruf 'illat dalam huruf penyusunnya. 
Sedangkan fi'il mu'tal adalah fi'il yang mengandung huruf “illat dalam huruf 
penyusunnya. Huruf “illat ada tiga, yaitu alif (Vy, waw (4), dan ya (S). Jika suatu fi'il 
mengandung salah satu atau lebih dari satu huruf “illat ini, maka fi'il tersebut adalah 
fill mu'tal. Contohnya: 


JB (berkata) — Mengandung alif 
45, (berjanji) — Mengandung waw 
Ca (lupa) — Mengandung ya 


Apa yang sudah kita bahas dalam buku ini dari bab 1 hingga bab 7 seluruhnya 
adalah fi'il shahih, karena memang tujuan buku ini ditulis adalah sebagai pijakan 
pertama sebelum melangkah ke pembahasan Ilmu Sharaf yang lebih mendalam. 
Begitupun di Bab 8 ini, penulis tidak membahas fi'il mu'tal terlalu rinci, karena 
tujuannya hanya sebagai pengenalan saja. 


Apa manfaat mengenali fi'il shahih dan fi'il mu'tal? Manfaatnya adalah agar kita 
bisa membedakan mana fi'il yang perubahan kata (tashrifjnya sesuai kaidah asal 
(normal) dan mana fi'il yang tashrifnya tidak sesuai kaidah asal (tidak normal). Karena, 
fill mu'tal memilki kaidah tashrif tersendiri yang berbeda dengan fi'il shahih meskipun 
untuk wazan yang sama. 


Contohnya kata 453 (berjanji) masuk wazan bab 2 tsulatsy mujarrad (J3 - Jas ). 
Seharusnya berdasarkan rumus ini, maka fi'il mudhari' untuk 4£3 adalah 3g» , akan 
tetapi pada kenyataannya malah bentuk fi'il mudhari' nya 4x5 . Sebagaimana yang Kita 
temukan dalam ayat berikut: 


(1 edi) WE NI BUKAN Sdh La desi dalan 


Abu Razin & Ummu Razin 147 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


“(Setan itu) memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan 
kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.” 
(An Nisa : 120) 


Oleh karena itu, penting untuk mempelajari fi'il mu'tal setelah kita memahami fi'il 
shahih secara sempurna. 


Ketika kita membicarakan fi'il mu'tal dan fi'il shahih, maka fokus pembahasan fi'il 
ini adalah pada bentuk asalnya (tsulatsy mujarrad) bukan pada bentuk tsulatsy mazid. 
Karena wazan-wazan tsulatsy mazid secara asal memang mengandung huruf 'illat seperti 
wazan NE dan Je , kemudian mengandung hamzah seperti Ja « Jas dan Jasa 
atau mengandung tadh'if (tasydid) seperti Jas dan J3 . Semua bentuk asli tsulatsy 
mazid ini termasuk fi'il shahih salim. Maka, mauzun Ne ' Ac , 3 , dan Ii 
merupakan bentuk fi'il shahih salim meskipun ada huruf illat, hamzah, dan tasydid. Fi'il 
tsulatsy mazid yang mu'tal pada dasarnya adalah fi'il yang dalam bentuk mujarradnya 
juga mu'tal. Contohnya Bisa (beristigamah) mu 'tal, karena dalam bentuk mujarradnya, 
28, juga mu'tal. Contoh lainnya (2155 (saling menasehati) mu'tal, karena dalam bentuk 
mujarradnya, (5293 juga mu'tal. Atas dasar ini, Penulis hanya akan memberikan contoh- 
contoh dalam bentuk tsulatsy mujarrad saja. 


Perlu dicatat bahwa wazan fi'il mu'tal pada dasarnya mengikuti wazan fi'il shahih 
(bab 1 -— bab 6). Hanya saja, dikarenakan keberadaan huruf 'illat, perubahannya tidak 
1007o sama dengan fi'il shahih. Di antara fi'il mu'tal ada yang mengikuti wazan bab 1, 
bab 2, bab 3, dan bab 5 saja tanpa mengikuti wazan bab 4 dan bab 6 seperti kelompok 
full mu'tal ajwaf. Tidak ada kelompok fi'il mu'tal yang memiliki mauzun di setiap bab. 


148 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.1 Pembagian Fi'il Shahih 
Fi'il shahih terbagi menjadi 3, yaitu: 


1. Salim (adl! dal: Fiil shahih yang bebas dari huruf hamzah dan juga tadh'if 
(tasydid). Contohnya Rf (menulis) dan - & 5 (senang) . Semua fi'il yang dibahas 
pada bab 1-7 merupakan fi'il shahih salim. 


2. Mahmuz Gaga dal): Fi'il shahih yang salah satu huruf penyusunnya merupakan 
huruf hamzah. Contohnya Sat (mengambil), Ka (bertanya), dan K3 (membaca) 


35 - 3 


3. Mudhaa'af (Sana! dal): Fi'il shahih yang penyusun huruf aslinya ada dua huruf 
sejenis (tasydid). Mudhaa'af ada dua macam: 


1. Mudhaa'af Tsulatsy: kata yang huruf 'ain dan lam fi'ilnya huruf sejenis, contohnya 
banyak sekali, di antaranya: Ke (menarik) dan 53 (berlari). 


2. Mudhaa'af Ruba'iy: kata yang huruf fa fi'il dan lam fi'il pertamanya sejenis dan 
murat ain fi'il dan lam fi'il keduanya sejenis. Contohnya J ja '$ (berguncang) dan 
ae syaa (membisikkan) 


8.1.1 Fi'il Shahih Salim 
Fi'il shahih salim adalah fi'il yang tebebas dari huruf “illat, hamzah, dan tadh'if 


(tasydid) seperti C3 (menulis), aa (mengetahui), dan konee (baik). Ketiga contoh fi'il 
ini tidak mengandung huruf hamzah, tidak ada huruf “illat, dan tanpa tasydid. 
Kebanyakan fi'il masuk ke dalam kelompok ini. Apa yang sudah kita bahas di buku ini 
dari bab 1 — bab 7, baik dalam bentuk tsulatsy mujarrad maupun tsulatsy mazid, adalah 


bentuk fi'il shahih salim sehingga penulis tidak perlu menjelaskan ulang di sini. 


8.1.2 Fi'il Shahih Mahmuz 

Fi'il shahih mahmuz adalah fi'il shahih yang mengandung huruf hamzah, baik di 
huruf pertama, seperti IS | (makan): di tengah, seperti da (bertanya), maupun di 
akhir, seperti K3 (membaca). 

Bila kita melakukan tashrif untuk ketiga jenis fi'il shahih mahmuz ini, tidak ada 
perbedaan signifikan dengan tashrif fi'il shahih salim kecuali bentuk fi'il amr untuk kata 
kerja tertentu. Perhatikan tabel berikut: 


Abu Razin & Ummu Razin 149 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 8.1 Fi'il Shahih Mahmuz 


SI Jas | gas | Joan mal | IS mal | yuvan | gan Jab | Uole Jas Arti 
Bab 1 
KI e Y $ ju 3s ) Ki 5 G IS | memakan 
Tn Y Ke et 1 Kei 2G isi mengambil 
2G Y Ta 1.5 Sal ai 226 2 memerintah 
Bab 3 
Es Y ce | da Apa (ab TI dia Aina bertanya 
(3 Y Kal (aa 26 23 ia Ke membaca 
3 Y sal aa sh tg an (3 memulai 
Bab 4 
526 Y erat Osala Sal wi can 2. merasa aman 
36 Y Las 333 Sl ES 356 33 mengizinkan 


Perhatikan tabel di atas ada sedikit perbedaan dengan tashrif fi'il shahih salim untuk 
wazan fi'ilamr. Asalnya ES Ii menjadi $ saja. Begitu juga dengan fi'il mahmuz lain yang 
hamzahnya di awal. Begitupun dengan fi'il mahmuz yang hamzahnya di tengah, 
terkadang ditemukan bentuk lain dari bentuk asal. Contohnya dita juga bisa juga 
dalam bentuk Jia sebagaimana dalam Surat Al-Bagarah: 


here Ie Ha AE AS 3 Tas - 
IX - aa sea (on 


“Tanyakanlah kepada Bani Israil, "Berapa banyak bukti (kebenaran) yang nyata ?” (Al- 
Bagarah : 211) 


di ayat lain: 


- 
Ly - 


£ BET OLI JA C3 p 


150 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak 
mengetahui.” (An Nahl : 43) 


Akan tetapi, untuk fi'il mahmuz yang hamzahnya ada di huruf terakhir (lam fi'il), 
memiliki bentuk yang sama persis dengan fi'il shahih seperti K3 (telah membaca) dan 
Iss (telah memulai). Hal-hal yang semacam ini insya Allah dapat dipahami dengan 
sendirinya seiring dengan interaksi yang intens dengan literatur-literatur Bahasa Arab, 
terutama Al-Our'an, hadits, dan kitab para ulama. Oleh karena itu, sangat penting bagi 
para pemula untuk tidak berhenti pada belajar kaidah saja, melainkan juga harus 
sering berlatih menerapkannya. 


8.1.3 Fi'il Shahih Mudha'af 


Fiil shahih mudha'af adalah fi'il shahih yang pada asalnya memiliki 3 huruf 
sempurna. Hanya saja karena ada 2 huruf yang sama berdampingan, maka dua huruf 
ini dilebur jadi satu menjadi di-tasydid-kan. Contohnya 2 (menolak), asalnya adalah 
555. Fi'il shahih mudha'af hanya mengikuti wazan bab 1, 2, dan 4 tsulatsy mujarrad. 
Silahkan perhatikan tabel berikut: 


Abu Razin & Ummu Razin 151 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 8.2 F1'il Shahih Mudha'af 


. £ . P3 . & . 2 . 5 
ea) des | AI Jas | Jonita smsl | IS pal | yunaa | & ae Jas | ola Jas Arti 
Gan Gx @930o- D5 3. 8, 3. 
33 5 2g ya 3 135 Dg 33 menolak 
23 Af 52 ar 2 2032 2 3g nd 
YAN ye yesas | yok | kopas ya yss | mengkhususkan 
Ea 5, an g 2. " 3. : 
IS Ja Jalan dis W Jas J3 menunjukkan 
sat z 030- 8 - z0 da era . 
Ta F ayah sb ara “aa melalui 
a35 24 (Tap 8 - 5 - 8. a- . 
J3 KB S gap sa la Ke Ia mengikat 
Lana 5 5 30 8. 5. 2. 3 
| Sg Hyun S6 WB Sa ea menyebarkan 


& 
. 
AN 
3 
AN 


berlari 


13 
“en 
LA. 
kon 
1 
«Cs 
Ga 
N 
f: 


Kay 
KAY 
N 
tb 
AN 


halal 


& 
Lah 

N 

— 

C 

AN 

(3 ta 
« 
st 


1 
AN 
N 
tb 
AN 
Ka 
8N 


Ka 


hai TIA 
"Ah 


tergelincir 


8 Ex 3. 90530. Han Pa 
SY S Aa 25 Lela 2 " sempurna 
S8 a 9 4 8 - z 8: - 2 
3 Y A 33 ne law Ke 35 Men 
2 Ki di 7 sunggu 
8. Y z Sos “ ar 2 - s- . 
2 ye 23 5 3 2 5 mulia 
a.5 T B3. Goa? 8 s0o.1 mnta bere 
EN : gg - ba 2. - menunduk 
G2. z 8,3 0. 2. era - as. 
2 - Jakuan Jo pe aa de sesat 
5 1 Aa - 
5 


—- 
tes 
“Gg 
C-. 
en 
kk Bi 
C- 
bu 
1 


N 
a 
“89 
No 
3 
-& 
: 
Y 
0. . 
2 
: 
: 
K3 
: 


2a5 nia 2x2 ye Yu na menggigit 
» 


Las 
Sa z2 G 920 & apa &-- ag 
EA Y wi (aa Ls Li — celaka 
te - F1 - $y a00. & - 5 - 2 2. 3 - 
Y 103 Luna menyentuh 
S5 az Go3 8 - 8 « £« 8 3g : 
ma aa Panah pi ve 29 aa mencium 


152 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.2 Fi'il Mu'tal 
Fiil mu'tal adalah lawan dari fi'il shahih di mana fi'il mu'tal adalah fi'il yang 

mengandung 1 atau 2 huruf “illat dalam unsur penyusunnya. Huruf '“illat yang 

dimaksud adalah huruf alif (bukan hamzah), huruf waw, dan huruf ya. Fi'il mu'tal 

terbagi menjadi 4: 

1. Mitsal: Fi'il yang huruf fa fi'il-nya merupakan huruf “illat. Dinamakan mitsal 
karena bentuknya seperti bentuk shahih ketika fi'il madhy, yang terbebas dari “illat. 
Contohnya 453 (berjanji) dan B$ (terjadi). 

2. Ajwaf : FTil yang 'ain fi'il-nya merupakan huruf “illat. Contohnya JB (berkata) dan 
cb (menjual). Dinamakan ajwaf karena menyerupai sesuatu yang diambil dari 
dalamnya sehingga menjadi berongga. Ini disebabkan 'ain fi'il-nya seringkali hilang 
pada bentuk tertentu. Contohnya 8, & | , Jas | , Eag , dan & : 


3. Nagish: Fi'il yang lam fi'il-nya merupakan huruf “illat. Contohnya (2 (berusaha) 
dan (£5 (berdoa). Dinamakan nagish karena huruf terakhirnya menjadi kurang 
ketika jazm dan wagaf. 


4. Lafif : Fi'il yang mengandung 2 huruf 'illat. FY'l lafif terbagi menjadi dua: 
“ Lafif Mafrug: kata yang huruf fa dan lam fi'il-nya merupakan huruf “Illat. 
Contohnya 85 (melindungi, dan d3 (memerintah). Makna lafif adalah berkumpul. 


s Lafif Magrun: kata yang huruf 'ain dan lam fi'il-nya merupakan huruf “illat. 
Contohnya S3 (berniat, dan & 33 (kuat). 


8.2.1 Fi'il Mitsal 


FYI mitsal adalah fi'il yang mengandung huruf “illat pada huruf pertama (fa fi'il). 
Fi'il mitsal ada dua: 


1. Fi'il Mitsal Waw 
Ini adalah kelompok fi'il mitsal yang huruf “illatnya adalah huruf waw. Contohnya 
32-3 (mendapatkan) dan 33 (melahirkan). Kebanyakan fi'il mitsal adalah dari jenis ini. 


2. Fi'il Mitsal Ya 

Ini adalah kelompok fi'il mitsal yang huruf 'illatnya adalah huruf ya. Contohnya -xe 
(mudah) dan yag (berputus asa). Sedikit sekali mauzun yang masuk dalam kelompok 
fi'il ini. Wazan fi'il mitsal mengikuti keenam wazan tsulatsy mujarrad kecuali wazan bab 
1. Tidak ada fi'il mitsal yang mengikuti wazan bab 1. Perhatikan tabel berikut ini untuk 
memahami mauzun fi'il mitsal: 


Abu Razin & Ummu Razin 153 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


Tabel 8.3 Fi'il Mitsal 


www.bisa.id 


Bl Jas Toe Jas | Jsado pal | Io awal | yana Telan ad | pol jas Arti 
ASI joe Pom | oseg Pa Dg 18 berjanji 
ki Ol de | dea | den P3 | Jas 423 | menyambung 
:£ Y Lx Kya, 221 bla, 1£ 323 mendapat 
5 1 85 hip 3 833 8 2 853 menimbang 
SI | sn | alel Ss | wajib 
5 3 | $ ) S1 ga $ 3 15333 $ » 553 terdapat 
33 Y 53 wa 33 63, HE 3 berdiam 
35 | 3 33 P 3, 5 5 An 2 melahirkan 

BE KA SI B2 NC PSN PA an 13 mudah 


jatuh 


memberi 


JI 3! d3 V3 NE J3 bergetar 
aa | ad £ gaga H3 Laug aan 2 meluas 
Cap Y — aa eng Tap (5 menjadi kotor 


ringkas 


Oo... o G 2 S 2 an 3... La - .. 
wa &, Lg ya iri Sila Dp &,3 mewarisi 
Oa - 0. Ba 28 8. ae 

SY 3 - al Las, & 639 pantas/cocok 
PAN 2 Bat ag 2, Pa: 

ST | $ 5 lo 5 5 kokoh 


154 


Abu Razin & Ummu Razin 


meletakkan 


berputus asa 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Catatan: Khusus untuk bab 5, tidak ada bentuk isim fa'il melainkan sifat musyabbahah. 


Bila kita perhatikan tabel di atas, maka kita bisa melihat bahwa fi'il madhy mitsal 
terlihat seperti fi'il madhy shahih di mana kesemua hurufnya sempurna terlihat dan 
berharakat. Kecacatannya baru terlihat dalam bentuk fi'il mudhari' dan fi'il amr di mana 
ada huruf yang dibuang. 


8.2.2 Fi'il Ajwaf 


Fi'il Ajwaf adalah fi'il mu'tal yang huruf mu'tal-nya ada di tengah ('ain fi'il). Fi'il 
ajwaf terbagi menjadi 3: 


1. Fi'il Ajwaf Waw 


Ini adalah kelompok fi'il ajwaf yang huruf 'illat-nya adalah huruf waw. Contohnya 
TE (telah berkata) dan sLe (telah Depuasa), Huruf 'illat waw baru terlihat dalam bentuk 
fiil mudhari': Ag 35 (sedang berkata) dan a Pa (Sedang puasa). Bisa juga huruf waw nya 
baru terlihat pada mashdar-nya seperti Ly 9 — SE - SE 


2. Fi'il Ajwaf Ya 


Ini adalah kelompok fi'il ajwaf yang huruf “illatnya adalah huruf ya. Contohnya 3!5 
(telah menambah) dan £6 (telah mi ap), Sama dengan ajwaf au huruf “illat ya baru 
terlihat dalam bentuk fi'il mudhari': 35 2 (sedang menambah) dan Jan 


.-—. 


(sedang hidup). 
Bisa juga huruf ya nya baru terlihat pada mashdar-nya seperti Kar Owh. 


Abu Razin & Ummu Razin 155 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 8.4 Fi'il Ajwaf 


Sl ad DASI Jas | Janin omal | Io amal | yasaa | e lae jas | Ula Jah Arti 


39 Pl 26 berdiri 


SY — aya SL bekuan et ae berpuasa 


NY sa Ona 2 le 645 Oa ae menjaga 


Jr Je berkata 


5 973 Ta 3 b, Tap Kg berkunjung 


8 Opa Ne Ike Ore 3 | berkhi 
0S » 2 9 hg 0 FS erkhianat 


bertaubat 


ea & G Luo en rb menjual 


sb) 2 31 menambah 


Jean Flo 29 Yao - lo menjadi 
BN 


SE menghilang 


c 
3 
#25 Y as man we Uus ujan we hidup 
s 
— 
— 


Hah cs gagal 


8 ed & Kana Lena 
HEY HS S2 2 eye Se BS takut 


SY 5 agan S6 Ls A5 26 tidur 


Us #5 taat 


da 3G KS J 5 Je memperoleh 


& 5 V5 0333 JW panjang 


156 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.2.3 Fi'il Nagish 
FYI nagish adalah fi'il yang huruf “illat-nya terletak di akhir kata (lam fi'il). Sama 


seperti fi'il mitsal dan ajwaf, fi'il nagish juga terbagi menjadi 2: 


1. Fi'il Nagish Waw. Contohnya (£5 (berdoa) 
2. FYil Nagish Ya. Contohnya &3 (melempar) 


Sama seperti fi'il mitsal dan ajwaf, huruf “llat fi'il nagish baru terlihat pada fi'il 
mudhari' atau mashdar. Fi'il nagish mengikuti wazan bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. 
Silahkan perhatikan tabel berikut: 


Abu Razin & Ummu Razin 157 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Tabel 8.5 Fi'il Nagish 


SI Jas De gad | Jsatagaal | s8 awal | yusas | g Lan jab | Gol jas | Arti 


“ 
& 
BAY 
Ah 
“9 
Le 
— 
k35) 
Ka 
o 
&. 
Ui 
PN 
& 
Lv 
o 
“9 
o 
N 
e 
AY 


B berdoa 


$3 


membaca 


40 
NX 
Ah 
$ 
& 
40 
N 
“— 
Cc: 
Oo: 
oi 
£ 
13 
C 
4 
$ A' 
& 


s e. pa AA Org. Pi 
: “6 ye F3 es selamat 


$ 
o 
#N 
Ah 
As 
—S 
1 
. 
Aa 
$ 


NP 


AN ss) Sp 3 berharap 


Neh 
LL 
Ga 
$ 
"£ 
A 


ata Ki a81 Ga HI 207 o38- Pa 
SN Ss ga 6 las 9 ra beperang 
20, 30. Gd o- 3 S0 Lg 


kosong 


“ 
LA, 
ik: 

— | 
ga 
3 
ks 
3 


» "al Pa z Pi 2 os Ad 
& | PI, lc memaafkan 


b: 
8. 
G 


10 
#N 


- 3 & . 25 2 n 
Jas Y OS Ae AG jer Ke: x mengadukan 


AN 


0 o g 07 - #0. oa? rd 
e el Sr eh La) SR & melempar 
cs 23) Ea ob Ag s9 a3 membangun 
Dua 0 -. 9 z5 - xZ g 
HS HS |) 2 ws AS : 5 S mencukupi 
05 T (3 $ 0 - #9 0 0. 5. " 
s Al SC es b- £ SP berlari 
menangis 


(a 
o 
PA 
Ah 
& 
o 
“— 
- 
ch 
PN 
In 
» 
- $4 7 
N 
- o 
$ NX 
NX N 
N 
N 


A 
Ah 


G2 
o 
N 
X 


1 A' 
o 
n| & 
1 
“— 
P3 & MO, 
N N 
5 . 
N 
Tw 
n 
ix 
8 o 
N 
$ 
A' 


: » 83 berzina 


N 9G 
X 
Tua 


A' 
o 
o 
1 
N 
o 
A' 
o 
A' 
A' 


melindungi 


IN 


N 
N 


Zn 
ir 


berlalu 


t 
4. 
&: 
Sx 
3 


bermaksiat 


Te 

35 Fa ea c £ & mengisahkan 
wan 
“ 2 


Xx 
o 
28X 
TA 
X 
o 
An 
F3 k32) 
A' 
o 
9 
& 
or 
CC 
2 NX 
o 
A' 
3! o 
A' 
: 


158 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


silalwlalal| 3 | | mmg 
0. NI - g o an 5 Sa - FG aa berusaha 
KN 3 2 :6 aa R5 & melarang 


CET | FE Gs PS | kis Oa Gi takut 
PI UI Sl el sn G2) | meridhai 
ASI lol Doa | se | en ae lupa 


bertemu 


BEN otot Pe 
29 JS AS ae manis 
AP - 03 2- Po 
2 ng & enak 


Abu Razin & Ummu Razin 


159 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


8.2.4 Fi'il Lafif 


8.2.4.1 Fi'il Lafif Magrun 


FYI lafif magrun adalah fi'il yang mengandung dua huruf “illat berturut-turut 
(bersambung langsung). Fi'il lafif magrun hanya mengikuti wazan bab 2 dan bab 4 saja. 
Perhatikan tabel berikut: 


Tabel 8.6 Fi'il Lafif Magrun 


160 


35 Y Ps) s TT 56 Hae & 119 S3 berniat 

3 Y al e ra Sin Pal Va, & 9 S5 meriwayatkan 
55 Y $ ! c Ke PI Kg & 3 TI menyetrika 
SIB | s3 | 2 | BE Bb | ab | maipat 


puas (haus) 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.2.4.2 Fi'il Lafif Mafrug 


FYI lafif mafrug adalah fi'il yang mengandung dua huruf yang terpisah. F1'1 lafif 
mafrug mengikuti wazan bab 2, bab 4, dan bab 6 saja. Perhatikan tabel berikut: 


Tabel 8.7 Fi'il Lafif Mafrug 


SSI Jas | ra Jas | Jana pull IS pal | janaa | p le Jad | Uole Jas Arti 


ea . -an 5 2-5 - | 
Y 6 3 6 Gu & 33 melindungi 
2. CT 8 .- P7 &- 0 ea La 
SY 2 Gaga 3g d9 S5 (553 — | membayar denda 


- ox Y 2 G0. Ic #. - 0 PS Berjalan 
(S - BH C3 F3 F2 23 merunduk 


memerintah 


#N 
LA, 
Ne 
k39) 
A' 
o 
& : 
— 
S1 
#N 
(en 
Ko 
s 
UT N 
T 
"GX 
1 


N 


Abu Razin & Ummu Razin 161 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.2.5 Tabel Fi'il Mu'tal dalam Wazan Ff'il Tsulatsy Mujarrad 


Tidak semua fi'il mu'tal mengikuti keenam wazan tsulatsy mujarrad. Hanya fi'il 
mu 'tal nagish yang mengikuti keenam wazan tsulatsy mujarrad. Adapun fi'il mu'tal yang 
lain hanya mengikuti beberapa wazan saja. Berikut kami rangkum keterkaitan fi'il 
mu'tal dengan wazan tsulaty mujarrad yang langsung dilengkapi mauzun-nya untuk 
memudahkan pemula dalam memahami fi 'il mu'tal secara keseluruhan. 


Bab1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 

H-3 | ba | dna | ana | Bb Data 
As | aa | anda | an ea 

iks-as | gs-20 | ps-as ps3 - js 


03 o- Pad - A3 - Or - TA ad 03 0 


AI ta | AB Ea 5 


2-33 F2 3 &- 5 
Gro — GP Sop 35 


162 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.3 Tashrif Lughawi Fi'il Shahih 


8.3.1 Tashrif Lughawi Fi'il Shahih Salim dan FY'il Shahih Mahmuz 


Tashrif lughawi fi'il shahih khususnya fi'il shahih salim sudah dibahas pada bab VI 
buku ini sehingga tidak perlu dibahas kembali di bab ini. Adapun tashrif lughawi fi'il 
shahih mahmuz sama persis dengan fi'il shahih salim. Tidak ada perbedaan yang 
mencolok selain masalah penulisan hamzah, terlebih bila hamzahnya ada di akhir kata. 
Agar lebih paham soal penulisan hamzah, berikut kaidahnya: 


KAIDAH PENULISAN HAMZAH 


Perlu dipahami bahwa 4 harakat dalam Bahasa Arab (kasrah, dhammah, fathah, dan 
sukun) itu memiliki tingkat kekuatan, dan setiap harakat memiliki pasangan hurufnya. 
Perhatikan tabel berikut: 


1 Kasrah S 
2 Dhammah 3 
21 Fathah | 

4 Sukun - 


Berdasarkan tabel di atas, perhatikan kaidah berikut: 


1. Bila hamzah ada di tengah kata 


Bila hamzah ada di tengah kata, maka hamzah ditulis di atas huruf pasangan dari 
harakat yang lebih kuat. Misalnya: 


a. Bila dhammah bertemu kasrah, maka kasrah menang sehingga ditulis di atas 
huruf ya. Maksud huruf ya di sini adalah bentuk huruf ya $ bukan huruf « 
dengan dua titik di bawahnya. Contohnya: 


Jasa 


Abu Razin & Ummu Razin 163 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Perhatikan kata di atas. Huruf sin berharakat dhammah bertemu dengan hamzah 
yang berharakat kasrah. Dhammah lawan kasrah maka kasrah menang, sehingga 
ditulis di atas huruf ya. 


b. Bila fathah bertemu kasrah, maka kasrah juga menang sehingga ditulis di atas 
huruf ya. Contohnya: 


Sar 


c. Bila fathah bertemu dhammah, maka dhammah menang sehingga ditulis di atas 
huruf waw. Contohnya: 


d. Bila fathah bertemu sukun, maka fathah menang sehingga ditulis di atas huruf 
alif. Contohnya: 


e. Bila kasrah bertemu sukun, maka kasrah menang sehingga ditulis di atas huruf 
ya. Contohnya: 


3 
Yo 


f. Bila dhammah bertemu sukun, maka dhammah menang sehingga ditulis di atas 
huruf waw. Contohnya: 


o. 


yaa 


2. Bila hamzah berharakat fathah ada di tengah kata 


a. Bila sebelumnya ada waw atau alif, maka hamzah berdiri sendiri (tanpa ditulis di 
atas huruf apa pun), seperti: 


164 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


b. Bila sebelumnya atau setelahnya ada huruf ya berharakat sukun, maka ditulis 
di atas ya seperti: 


c. Bila setelahnya ada huruf alif maka ditulis di atas mad seperti: 


TG 


9 
- 
V 


3. Bila Hamzah ada di Akhir Kata 


Bila hamzah ada di akhir kata, maka ia ditulis di atas huruf pasangan harakat yang 
ada sebelumnya. Misalnya: 


a. Bila sebelumnya berharakat kasrah, maka ditulis di atas ya seperti: 


”&H 
» 


b. Bila sebelumnya berharakat dhammah, maka ditulis di atas waw seperti: 


c. Bila sebelumnya berharakat fathah, maka ditulis di atas alif seperti: 


Untuk lebih memahami kaidah penulisan hamzah, silakan perhatikan tashrif lughawi 
dari kata K3 berikut ini. Tidak ada perbedaan antara fi'il shahih salim dengan fi'il shahih 
mahmuz selain masalah penulisan hamzah saja. Kami sengaja memilih kata 159 Karena 
dalam tashrif-nya ada hamzah yang terletak di tengah maupun di akhir, sehingga kita 


bisa membandingkannya dengan kaidah. 


Abu Razin & Ummu Razin 165 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


ai 
8. 
Ha 


1. Tashrif Fi'il Shahih Mahmuz 


IV 


Goa 


Sya LA gad | Ugaiapal | Gobpal | uan Jentangas | oya 


ON 
S1 
T 
Wo: 
A01 
Cc 
ti 
'- 
: 
5 
T 


v 


o 
09 Png 


saalulaaaa | ye, Gjol,6 ol 


6 


Sesal oya | Eos 237A BP | 


9 


8 se Fs 
029 FRA dag 


t 
Gs 
TN 

& 
N 


z0 
2N 
1 
PN 
LA 
N 
Ne 


bo: 


R3 pan) JG pan Penuh 3,8 ol 5 


pi 


o o 
G0 Gx & .. Pa 5 3 
Cg yaa og oa al . 
P4 
ky Ai t 2g - & aki 
A3 am y A3 ami — — 
TEA 4 sE us hasi 
7 - 3 
o - 
A05 3.9 Pan Ia ag a05 
Pari! og." Loe Ogan 9 
s8 7 P3 2 0 os 8 og 
o Ty o - LI... - adi . 
33 3 1 Gaga 3) cal 
han TS 3 2. Neta | Ki 
7 ai 
2 o - 2. 2 ) aa 8- - 205 
Led K Aa Ld Ta Led Ta . & #3 8: | 
Ol OA ole 3 ea) 
8 0g a82 £ 
2 5: 
G3 Sl Gi 
2 FT. 2 201 


166 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.3.2 Tashrif Lughawi Fi'il Shahih Mudha'af 


Fi'il shahih mudha'af memiliki tashrif yang sedikit berbeda dengan 2 fi'il shahih yang 
lain. Ini dikarenakan fi'il shahih mengandung syiddah, sehingga pada keadaan tertentu, 
syiddah-nya dibuang dan huruf-hurufnya terbuka. Secara umum, kaidah yang berlaku 
untuk fi'il shahih mudha'af adalah sebagai berikut: 


1. Apabila fi'il mudha'af bersambung dengan dhamir rafa' berharakat (ta fa'il, na al 
fa'ilin, dan nun niswah), maka idgham-nya (huruf yang bertasydid) dibuka. 


2. Apabila fi'il mudha'af bersambung dengan alif al-itsnain, waw al-jama'ah, dan ya al- 
mukhathabah, maka dibiarkan sesuai asalnya. 


Perhatikan tabel berikut: 


ideal ab | Alt ala | ce IP dlOp | adele | "Iswl.k ds 

yav laa Haa 63x S3 3 

Tidak ada 2 
Pep G4 lagu l as lan Tu 
sa Pom | oat Pong x 

Tidakada | Tidak ada 3 

- #wgog s0 3xo- 013se- «0 ge akar Oo) 
SP 09 Obsp | ooain Sip 
Sina Naa laa G3aal Ke 

Tidakada | Tidak ada Na 
san |osga Doa Pong 5 


Untuk lebih memahami tashrif lughawi ft'il mudha'af, silakan perhatikan contoh 
tashrif berikut: 


17 Ta fa'il di sini mencakup fi'il madhi dhamir anta - antunna. 


Abu Razin & Ummu Razin 167 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


1. Tashrif Fi'il Shahih Mudha'af 35 


S3 Jas oa lgas | gatal JB amil |oyunas | laa Jas | Gple Jas 


Sy 20. 2.5 ka Pe 
Dg ha Sa lusa Ia Ku 


E 
N 
K3 
v 
K3 A' 
ka 
A' 
N 
“ 


$3 


€ 
v 
N 
€ 
N 
£ 


AA Ogah sSUfolsk Ni Toe 


2 03 On g Odo aa 1g ia Loh ja 03 
Cp3odeR| Ogan | Gedla aa gb Ja 28 
Sayo 95 Bag 0G. 
dg had 2lLo Ii Lam 3 


“ 


en On Masa Keo30- 


CS 9 he / HW Agan os 


Lu 
5. 
Nan 
Ne 
Cc 
Lu 
Gi 
— 
$ Ka 
Na 
8x 
E 
N 
£ 


G 020 8 3. Lox0- Le - 
dgan Llsks OOn LuY . 

Ga ea Bag - 0. 8 
Ken Ja Kr Sa” hh Cal 
Saga Ga Gag Peran Nana PEN 
kas | lekas kaan MISI 
Rai oa PN Le odo PITA 
Iga Y lgu Gg Ba al 
0 wa 0 wa Owag OP aga o£ 
Seras Go PA DIAN wal 
Ba 53 PER Tel Pan Haa 2305 
las Y laka Ola ksaan MEI 
LO Kon -9 201 Lo. GS 20 5 TEA 
Gadad 3 (1  Cisakah aka Oia cra 
8s s0... £ 

Jl Cd aa 1) 

re Yad TO 307 

IA Gonta Ka 


168 Abu Razin & Ummu Razin 


www.bisa.id 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


2. Tashrif Fi'il Shahih Mudha'af 353 


SA ya 


Aya 


3 La 


Sig 


v» 


1 


53 


z Oo Doa An Na 3 

PA Al Jl ya PA | Jln ya Op S3 La 
LO wGaA PLAN, Pan ceen Tadi Lo god K0 agar Haa aa 
: 2 
ran, ga rd - 

Bigo Baga3 dgog AN 2. 

d3 ya 33 ya SP S3 @ 
OTO 0G LO agok A30 P3 


033 pal 055 ya 


033 pal 055 pa 


Gb: 


PN KKN Bare Se ba An aa a43 

Dlas yo Slas yo ON p OS) . 
Doni Pete heran Pa Et 2 
Kap Ken) Kaya Snail | Esl 
SK orng aga Tigor 20 go -207 
SY las Ol 3 Usa | al 
7 - 0 azan 305 


Abu Razin & Ummu Razin 


Oo woraj o “go Log 0-9 
SESI | sa RP | Oon | 
Saori age azog A0 go 2381 
ls SY ! Ola lsm | al 
15 Semaj | aa ga 18 Tor 520 -go SAN 
KL KE) OS al Lon 
3xof 20 go di 
Al S5 LI 
3- - 8 


169 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.4 Tashrif Lughawi Fi'il Mu'tal 


Pada dasarnya, fi'il mu'tal mengikuti pola perubahan fi'il shahih meskipun ada 
perbedaan yang cukup signifikan khususnya pada bentuk fi'il madhy, ft'il mudhari', dan 
fiil amr. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan keadaan ketika fi'il mu'tal 
bersambung dengan dhamir. Oleh Karena itu, untuk memahami bagaimana tashrif 
lughawi fi'il mu'tal baik mitsal, ajwaf, nagish, maupun lafif, kita harus memahami 
bagaimana keadaan fi'il tersebut ketika bersambung dengan dhamir. 


KAIDAH BERSAMBUNGNYA FI'IL MU'TAL DENGAN DHAMIR 


1. Kaidah Bersambungnya Fi'il Mu'tal Mitsal dengan Dhamir 


Bila fi'il mu'tal mitsal bersambung dengan dhamir, maka tidak ada perubahan 
sebagaimana fi'il shahih salim dan shahih mahmuz. Perhatikan tabel berikut: 


Ikbal sb kelaal glg | EYI Hi Ill | odelik | Isdik d3 
ss | jas jas jas | 
Tidak ada P3 2 nia na ra 1-3 ' 
1233 Lag Ta Liang “33 ta 
Gas Ojak ulat Sg -£ 1 
. Tidak ada | Tidak ada 2 
- 21 K3 Kh « kai Pend oJ 
Ann) JP v - es Pd 
—— : ' - Tidak ada | Tidak ada - Ta 


2. Kaidah Bersambungnya Fi'il Mu'tal Ajwaf dengan Dhamir 
Berikut kaidah fi'il mu'tal ajwaf. 

1. Apabila fi'il mu'tal ajwaf bersambung dengan dhamir rafa' berharakat (ta fa'il, na al- 
fa'ilin, dan nun niswah), maka huruf “illat-nya dibuang. Kemudian khusus fi'il 
madhi, harakat fa' fi'il-nya mengikuti harakat fa fi'il mudhari-nya. 

2. Apabila fi'il mu'tal ajwaf bersambung dengan alif al-itsnain, waw al-jama'ah, dan ya 
al-mukhathabah, maka dibiarkan sesuai asalnya. 


Untuk lebih memahami kaidah tersebut, silakan perhatikan tabel berikut: 


170 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


idal sy | della Dosti Dasa | adele | JjeWlu ya 
jas Le 333 BE s3 | 6 
Tidak ada 16 Ye 36 ws e AT NN 
& |e|lala|a ja 
H5 Opa 1G 3x53 | Tidakada | Tidakada | JG 1 
25 yaa - 53 5 
JG Wu Ye 38 | Tidakada | Tidakada | $ | “3 


3. Kaidah Bersambungnya Fi'il Mu'tal Nagish dengan Dhamir 


Fi'il mu'tal nagish memiliki kaidah bersambung dengan dhamir yang perlu dibedakan 
antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari' dan fi'il amr. Berikut kaidahnya: 


1. Kaidah Fi'il Madhi 


a. Apabila fi'il mu'tal nagish bersambung dengan waw al-jama'ah, maka huruf “illat-nya 
dibuang, dan ia dibaca fathah kalau yang dibuang alif (l4£5), dan dibaca dhammah 
bila yang dibuang waw atau ya (Ig ye dan 1523) ' 

b. Apabila fi'il mu'tal nagish ya dan nagish waw bersambung dengan dhamir selain waw 


al-jama'ah, maka tidak ada perubahan. 


c. Apabila fi'il mu'tal nagish alif bersambung dengan dhamir selain waw al-jama'ah 


maka: 
e Jika fi'il tsulatsy, alifnya dikembalikan ke asalnya (waw atau ya) 
» Jika lebih dari 3 huruf, alif-nya menjadi ya. 


Silakan perhatikan tabel berikut: 


Abu Razin & Ummu Razin 171 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


idsdlat | Keldlal Lost il log | odeullu | Ie, J3 
123 323 5355 6323 5425 6s 
pen Ka Dosa | ga Na 3 
laa Ira Laju bg Dg ra 37 
Tidak ada au 2 Can PNP HB 2nd” 
3 2, 02) tp Tw 
saga Gasal paket Kasel Ey3asl Garis! 
peta aan debat TEKAN KESAN Haa 


2. Kaidah Fi'il Mudhari' dan Fi'il Amr 
Berikut ini kaidah fi'il mudhari' dan fi'il amr bila bersambung dengan dhamir: 


a. Fi'il mudhari' dan amr nagish apabila bersambung dengan ya al-mukhathabah dan 
waw al-jama'ah, maka dibuang huruf illat-nya kemudian dibaca fathah apabila yang 
dibuang alif (H4 dan Gaams). Adapun bila yang dibuang waw dan ya, maka 
kembali ke hukum asalnya (dhammah untuk waw al-jama'ah dan kasrah untuk ya al- 
mukhathabah) seperti 53x dan 45 . 


b. Fil mudhari' dan amr nagish yang diakhiri alif apabila bersambung dengan alif al- 
itsnain atau nun niswah, maka alifnya diganti ya. 


c. Fi'il mudhari' dan amr nagish yang diakhiri ya atau waw apabila bersambung dengan 
alif al-itsnain atau nun niswah, maka tidak ada perubahan. 


Silakan perhatikan tabel berikut: 


172 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Ada ab | Kelly | ova Tanalos | odetle | Ietl.u d3 
H3 Gea on Gek Pn Na 
sa | amis | ow3 | ons as | 
sa aa Pan ane aa 
2 . - - Ta Tidak ada | Tidak ada PE 
KS) pena) Ka | sa AN AN 
3 Iya bai Gres Bl 


4. Kaidah Bersambungnya F'i'il Mu'tal Lafif dengan Dhamir 


Dikarenakan fi'il mu'tal lafif sama dengan fi'il nagish dari sisi sama-sama diakhiri 


huruf 'illat, maka kaidahnya sama dengan fi'il nagish. 


Demikianlah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan fi'il, baik shahih 
maupun mu'tal ketika bersambung dengan dhamir. Untuk lebih memahami tentang 
tashrif lughawi dari fi'il-fi'il mu'tal, silakan perhatikan contoh-contoh tashrif fi'il mu'tal 


berikut ini: 


18 Ada 2 pendapat untuk bentuk fi'il amr dari fi'il nagish yang hamzah asalnya dhammah. Tetap dibaca s3 atau 
hamzahnya diganti kasrah untuk menyesuaikan 'ain fi'il-nya menjadi EN : 


Abu Razin & Ummu Razin 173 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


8.4.1 Tashrif Lughawi Fi'il Mu'tal Mitsal 


8.4.1.1 Tashrif Fi'il Mu'tal Mitsal Waw 


1. Tashrif Fi'il Mu'tal Mitsal Waw 453 (menjanjikan) - Bab 2 


Sel ya Alya | Jgaia pl JS pal Dae pan Ja ola 
dea Asi asg | gg 38, | 
pasa | Obgs3a | 3s | ulas olkag | IX | La 
dansa | Ojojaya | dash | One Opa | BAE Tm 
B3 yya ie As | sx |» 
K53a5ya | O6Sasaa | oike | 063 uks | Gas, | La 
SIS ya Elis Sis | GiK3 | ua 
KET Xx Sa SAE, |esi 
SY Ike ass | AG at 
BAY | is Ssi | BA3 | 
Sai | Gas asas | cas, Judi 
SY lx olsas | ndak, si 
xi SAS, | BI 
35 bxs3 los 


174 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


2. Tashrif Fi'il Mu'tal Mitsal Waw Ss, (menganugerahkan) - Bab 3 


SA ya 


AI ja 


JS mal 


5 


13 


3 t 
N 


0-93 9o- 


yo yaya | Obgaga 


os | ola 


Sejaa | Opnjaa | Gho Obat ag | 
Sapa tah cp | emg 


osn | 0 Ka 


No 

N 

KA 
LA 


£ x 
N 
81 
TA 


Pe 
. $ 
X 
83X 
Ah 


X 
At 
Ah 


1 oo 
« TG 
. P3 
A. 


&. 

N 

8 
L. 


t 


Abu Razin & Ummu Razin 


175 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3. Tashrif Fi'il Mu'tal Mitsal Waw J3 (bergetar) — Bab 4 
SI Ja | AI Jas | Jgaia pal dee pal | yanas | ge laa Jab | Cola Jas 
J5 | d3 | sa ol 
ade 9 gaes | Sea | le 
Sae Sila ajap | Uas | & 
de bg | | 3 
laa 

U 


| ve oa | Ag 


GG... 5 At se PT 5 
Sel Oke 3 


IE | II otss3 | dos | Usil 
Best | ya aias | Ss | oi 
TI PAP MN ENTER 


Jep | IA dag | Biss | ori 


176 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


4. Tashrif Fi'il Mu'tal Mitsal Waw "-3 (ringkas) - Bab 5 


SA ya 


AI ja 


Iga pasil 


2 Ta 
Bekocs ASAP 
3 


Kikan Jas 


G0 
4 


73 


3 o- 


PR 


seng | one 


.- 9030 


Senen | Ogipe 


9 


pet dad 


2729 


- 
a00 


ye | 96513 


22 28 OP rata SN 
Ea Ka - 
3 s 


ss | Sa | 
es | 5 | 
asa | owssa3 | Asi 


Abu Razin & Ummu Razin 


IA 


www.bisa.id 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


5. Tashrif Fi'il Mu'tal Mitsal Waw G3 (kokoh) 


— Bab 6 


II ya 


AI ya 


Jgia pal 


E 
A2 


Bat aa Dat La 
@5 As 8 3 2 
NN Pa Sa at Ga 
cal | OLI ok 53 Lam 
La Ap € 0 Ga da 
S1 | 031 Opi ray & 
ATP ang 0 Ga 
431 Ka Lag | 3 
OA Gap | 01 Sat oi ta Lan 
oss3lg / otg vs ks, | ta 
AN UP Pa aa 
SL 3 29 Ba 
of 2x Dak 2 Sa 2 
SY & 3 Eng | 5 
Pena SA £ 


Pl rd 4 Pa £ 
( nan Y | . Lega) nan Ob ann Sa) 
LT La bara 2 (3 

- o s 
Pa y Pn yaaa ah | 
Ce £ YA SD - 
. . 
an - -3 £ 
ver) 


0. o 0 A30 F3 
TS £ £ Dat el 
. : . 

Dara ar Tega 23 Cas 
s 0 P3 
35 3 at Si 
(ar) 

ta) 29 
Ta 
Aa (sae On 
2 2) o 


178 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.4.1.2 Fi'il Mu'tal Mitsal Ya 
1. Tashrif Fi'il Mu'tal Mitsal Ya 7x8 (mudah) - Bab 2 


SE Ja | gas Jgpiia pul JS mil | juara & jlae Jas | Yola Jad 


Go 30. G Gs 


IIA Je Yr en 7A 


0 Loc. 030. o- Pad 


ni gesAl Olpanata | gagak | Olyak Ulang Ines 


Op ya cereb | Ojak Ogjasp | Tgyaa 


Boo. 9 


. 


2 
La 
wa 
B akagA Feb Ts sm | 
Lu 
3 


Ono 20. 


GS pan | 065 gura | 0S ab | eh Ola bg 


030 


CN pak Ha Oam Or 


pai sal pai Sg | SI 


ba | Isl Siaat Dosen TN 


m3 Y | Nou! Gahasd | 3x3 Jesil 


0 NN o 2 - Ah 
Syosi TI | Sat! Kaya | Om | 


2: #y Pa. L 0. Agt an 
Unas Unas Oles | Using as 
L.0 KN S9 | Lea MN? Fat .al 
Dena Or Or ra | 

»£ 2 ot ai 


Abu Razin & Ummu Razin 179 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


2. Tashrif Fi'il Mu'tal Mitsal Ya xx (berputus asa) — Bab 4 


www.bisa.id 


IA ya 


AN jas 


- 


ADE) | 5 Eat MEI 
- £ 
TS ae cl “ ari 
ra Pad - 
s0 So s 


BY 


Ke 


- 
05 o- 


Ga 


- - 
£o- £0 50 £o- 0. s 
eU owl 5 Cinsaaka MEI 
Sh Cr Bego Aa - 
- - 
s0 £0 S0 PI NT s 


180 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


8.4.2 Tashrif Lughawi Ff'il Mu'tal Ajwaf 
1. Tashrif Fi'il Mu'tal Ajwaf Waw "15 (berziarah) -— Bab 1 


3 3 Iss toa | 


aa 


oenaga | oa 


2 
NN PN 


ohm 


denaja | Oryaa | Gap | os Ogyap | Toh 
233 #5 2 S5 


Da 


cap | Oa ya 


en 


0gp 


LO. 


Hg 


03 


Or 


03 
. 


PP) 


Boa 


JA 


aa 


02 


aan 


ohgp 


Haa 


KBES, 


Lo. o ah 


OOP 


Sh 


Oo 3 


CI 


ae 


vas 


t 04 


DD 


Si 


LIP 


- 
Lo. 


DP 


- 
2031 


SESI, 


a07 


225, 


Abu Razin & Ummu Razin 


181 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2. Tashrif Fi'il Mu'tal Ajwaf Ya CL (menjual) -— Bab 2 


- #0. 40 - Ae 
ca 5 lw aa 0 
Cina | Olama | yee | Usb Olmg Ce | ia 

0 0 830 - 0 gt 1 033 - 930 - 0d 
Crtasa | Ogaana | Gel | Ogaib Ogan hb | & 
re an, daan aa ah & 
Ketaman | Oinaa | GELI 0S Oles tsb | ta 

5 0 SG LO 0 
Dame Siah oa 5 ag Oa 
oat 0 305 - c : 
st | 6 & 5 


: 
N 
N 3 - “ : 
2» 2 33 Pa 
2 - - o Pe 
Ne N N Ne N 
. 
mt 


Kay 

2 
o 
» 


NI 
# 
& 


Ri 
1 
— 
v 
o 
c. 
- 


T 
SI 
& 


182 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3. Tashrif Fi'il Mu'tal Ajwaf Ya J5 (memperoleh) - Bab 4 
SB Ja | gas | Jia pal dee pal | yuan (ena Jas 
Gasal Opa | SASEI S3 35 


3 
&: 
€ 


Hn 
cCn 


" 
3 
1 
» 
ca 
bana 
Ne. 
ca 
Cc 
AL 
Na 
LA 
Cn 


o 
» 


Ca 


Te tisg Je 


BE 
Ka 


- - 
ojo 18 o- 1 - 
. “ “g To Pa . SBU | GS 
Ps ..— P4 "5 - 3 pe La 
- 


sis lela Aa les 


A 

& 

TA 

v 

in N 

— 

N 

28X 
N NX 2#N 
LA & o 
CG. G2 Ih 3 


LA 
Ea 
Ah 
EL. 
Cm 
Cc 

Lo 
& 


o 
s3 
o 
s3 
3 
o 
» 


EA 

Ah 

Cc 

&: 

E 
Ps. 
it 


N 
N 
N 


N 

IN 

Lh 
N 

CX 

KA 

3 o 
N 

E 

83X 


3 
N 
K3 


Ah 
EN 
Ah 
EL. 
Cn 
Ne. 

Ah 

CA 
1 


(3 
A' 
3 
Na 
» 


& 

CA 

8N 

L. 

( eX 

oo 

LAY 

N 

N 

K3 

Fan 0 

3g $ 
oo oo 

£ £ C. 
Cc: 3 
3 
Le 


Abu Razin & Ummu Razin 183 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


8.4.3 Tashrif Lughawi Fi'il Mu'tal Nagish 


1. Tashrif Fi'il Mu'tal Nagish &5 (berdoa) — Bab 1 


www.bisa.id 


SA ya 


AI ja 


Jgatio onal 


JS 


G3 0. - si A0. -- 
Sah es Ar Sx 6s 
og3 0, 3 0. Pa 


gesaa| ulasan 


os | OSIS 


OK 0 1023 o- z” - 2 0d ie 1042 o- 0 
oya | OggSana ES | os AT la 
Gaga 0. ss - 03 04 0 -- 
$ RAK SN Td 


aA o- pi KA Aa 
van | Gegana 


05 | GIS 


9G sa 0. GB - - - 03 o- 0. 
Dlgs.x0 Isl Oa 0S 
3 0g T 3 03 03 og 0. 
C3 ai S3 HS 
PEN ear Pe) Pen ht Ao. Aa 
asas Y | Isl Olasas AIR 
03 0, KT 02 3 - 03 oz 020 0 
kesat Y | Iasal DLS 3S si 
oo, 03 0 0 0. ai 
ES | G3 HN Sy | si 
PE IN Lari La 3 Lao Ao R3 
asas Y | sal Olasas la Pa 
- 03 ot - 03 0 1 oA og 1 
VP 


Aa 0o£ 51 Pa : 
AI LS Ie) 
03 07 or os 


184 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


2. Tashrif Fi'il Mu'tal Nagish &, (melempar) - Bab 2 


SI 3 


AI ja 


Iga pasil 


JS mal 


pb 


- 
OR 9 


2 
ossaya | ubaya | tab Tol uban | G3 ta 
Gina | Opera | Gie I O3AG pp | 93 Ta 

aya Zat, a53 | ex IRR 
gema ya | Okiaa ya | oki | 0 Eaal, aka | Wa Dila 
Sa Ska Gap | G3 | ua 

2 


mat | da3 | as TR 
2ET | Gap | ag | ii 


- 
B: 1 An 
. 

ga) 
. . 
- 
- 
oz Di 


Abu Razin & Ummu Razin 


185 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


3. Tashrif Fi'il Mu'tal Nagish &£, (memelihara) - Bab 3 


II ya 


AN jas 


JS al 


Kikan Jas 


& 


yes aluksya | yes | oke On Ls, 
Kes ya Ogan | KN | OSN Ogp ra 


pd 


8. 
PA 


- - 
ocu -& 

Ma P3. 2 1z o- 

YES v ce ai 

- - 


s5 | 


- 


GB 9 
Da 


Let, 


G & 


N 


Ka 
Ta 


GR 
N 
oo 
NX 
Ah 


Pa Ar GE S3 | 
ES KE ws, | ssi 
BEST | tai oke | 33 | si 


2 
X, 
o 


£ 
Ah 


SI S5 | 


186 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


4. Tashrif Fi'il Mu'tal Nagish G2) (meridhai) - Bab 4 


II ya 


AI ja 


Iga pasil 


JS al 


o- 


Sera 25 | S5 | 3 | 
geoya ola | okt | oa, 0655 | tep Ita 
Gimora Dae | Oke 1 0365 3325 | 395 | 

Kuna arah 23 | er Tg 


o 
CA 
o 
8N 
Ah 


GB or ON AAN IA 18 Tor Pan Na 

Dad ya S6 an WP) 
PETI SI 3 | Eka, fest 
“55 Ti Ki aa Ana 23 
Lo Lang Be Laran) | la 
Lot ok 030 3 s 


pa Din s 
PPI | Gp | can | sal 
DIN LSN Ap KA s3 
2 sa OOP 2) Ka 
Pa Nan LAI 99 281 ox GIS San 
PPI Gol Op Ery | cp 

Tor 30 ST 
SP Same) | UI 
KN Te . 
Sp to) | 


Abu Razin & Ummu Razin 


187 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.4.4 Tashrif Lughawi Fi'il Mu'tal Lafif Magrun 
1. Tashrif Fi'il Mu'tal Lafif Magrun $5, (meriwayatkan) — Bab 2 


Saja | AN Ugpiia anal JB pal | janaa |p jlae Jas | Ula Jas 


x un 


R9 | Gan S3 


(nw 
YG 
“ko 


ysya| Obgya | 035 | otak Obg 33 


TO Ae Too o-- 


Soga | Ospgoa | Gas I Gg 033 1335 


ang y3 235 S3 S3 


okay | Gtngya usia | ola Ubay 635 
Saya S5 aan | 
s5 Eni se | 0 


Ba G3 asa | asa Psi 


188 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


8.4.5 Tashrif Lughawi Fi'il Mu'tal Lafif Mafrug 
1. Tashrif Fi'il Mu'tal Lafif Mafrug s53 (membayar denda) — Bab 2 


Sa | Jas | gain al JB mil Doyan | p lae Jas | Ula Jas 


(nu 
& 
LL 
&T 
EN 
(n 
Tan 
&— 
Ka 


sena | ba | oa TO 0648 653 


Kenya | Ogpoga | San | Oga Oge 


03x 03 T - an 
las Y laa 93 33 Si 
ec » 2? aa “1 
S1 S5 aa Tag | 


Abu Razin & Ummu Razin 189 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


2. Tashrif Fi'il Mu'tal Lafif Mafrug &3 (berjalan merunduk) - Bab 4 


SI Ja Al Jad | Jgnia paul JB pml | ana € laa Jas | ola Jas 


- 0. 


G0 
ed 


BE al | Gp 83 


05 9x 


yeeya | Olana | ore | oleh Op 3 


- Oa. - 02 or 02, 


Crenga | Omongan | Sela | Os Op 1323 


» 
La 
aa 
Ananya A1 FS wa | 
La 
Si 


og BE , ana 3. In Ta 1 RN La . sar ok TA. 
caasnya | OCusnga | Gaerl3 | Utuh olesi te 
G o- GB - P 0 on 0 P3. 
Denga Seri Aa A3 
- 05 T -8 £ OK AO - 
$1 AA S3 Can 5 
0x La 3 sar or 20. s 
SY Ls Ca Ca Lai 
& mL Oei A2 
PeAIKANI (2 L 0 og 228 - 3 
aa : OP ai (3 


os XT Bl -0 0 Sp Sa 
sp | (3m Geri Tang | el 
PAP Lean PA sar ok Lao. £ 
wil 2 | aa TAN 


190 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


LATIHAN 
SA 


I. Lengkapilah tabel-tabel tashrif berikut ini: 


Sa Doo lgas | Jgnia pal JB pal asa De las Jas | ole Jas 


Abu Razin & Ummu Razin 191 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


IN ya 


AN js 


Jgpta pal 


JS 


Kikan Jas | Gel Jas 


$ 


N 
N 


3 


8N 


o 


(ea 


192 


Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Abu Razin & Ummu Razin 193 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


BAB IX 
LATIHAN 7ASARIF DARI AL-GUR AN 


Pada bab ini kita akan mempelajari beberapa contoh tashrif dari ayat-ayat Al- 
Our'an. Setiap kata yang dibahas, akan ditentukan wazan dan bentuk asalnya (fi'il 
madhy) dari sebagian wazan-wazan tashrif yang banyak ditemukan dalam Al-Our'an. 


Catatan: 
Karena kita membahas ilmu sharaf, maka hukum yang dibahas hanya dalam ruang 
lingkup ilmu sharaf. Perlu diingat bahwa ilmu sharaf hanya membahas perubahan kata, 


adapun baris terakhir dari suatu kata merupakan ruang lingkup ilmu nahwu. 


9.1 Latihan Tashrif Tsulatsy Mujarrad 


Berikut ini diberikan contoh ayat-ayat Al-Our'an yang mengandung kata-kata dari 
tsulatsy mujarrad. Tiga bab pertama akan dijelaskan tashrif-nya dan tiga bab sisanya 
diperuntukkan untuk latihan dan silahkan antum kerjakan! 


1. Wazan dan — Jas 
(0: sa AI 35 AS 


Kata 85 merupakan bentuk mashdar dari :&5 


(1: Tn aa Hap ak 0) 
Kata (5512 merupakan tashrif lughawi dhamir & dari 4 


(Y: pall) & 551 


Kata Na merupakan tashrif lughawi dhamir si dari JS. FY'il madhynya J5 
(otpbs II) Ogan Hall BISA Aa Do Za 9335 V3 


194 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Kata" 35 Y merupakan bentuk fi'il nahyi dari 355. 


(H3 as) dnlab JL Ly Yi jas 
Kata 585 merupakan bentuk fi'il Mudhari' dari 355 
2. Wazan d5 25 Jas 
(5 LN) AN 33 AG ES 5 yi yaa SUS App 


Kata W5 merupakan tashrif lughawi dhamir & dari Ws . Fi'il madhy-nya Ola 


(Ot :0stalaN) mail 5 aa gagang 3 SA 
Kata 35 merupakan tashrif lughawi dhamir SSI dari ag . Fi'il madhy-nya S,£ 


(0: 231) Sea an DS easi 


Kata 7x5 merupakan fi'il mudhari' dari 738 


(on san sak! Ja 3 JAN 3 AI 2S SINI Sy 6 Lg 


Kata #44 adalah mashdar dari 522 
(CA mall) Tami Ko S3 dl gel 
Kata (425! adalah tashrif lughawi dhamir — dari 23). Fi'il madhy-nya 255 


(Ne: SA) ba Fa wa TAN AS aa SEA HI 01 
Cukup jelas. 


(e : 5 CM) Ket G2 uh 
Kata kel merupakan fi'il amr dan Yx merupakan mashdar dari jo 


19 Huruf dal pada ayat tersebut dibaca kasrah karena ada kaidah yang menyatakan bahwa ketika dua huruf sama-sama 
berbaris sukun maka di-kasrah-kan agar dapat dibaca. Asalnya: Gaal SES 


Abu Razin & Ummu Razin 195 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


3. Wazan das . Jas 


(vr: PI) K3 GS aa, IS Kare 


Kata kibed merupakan tashrif lughawi dhamir 2. dari ds 


“3 . AN ah - Ga 
e ON 
3 Se aa Wis, 


Aa co. Bipe .y In EK 
Kata x46 merupakan fi'il mudhari' dari 
gi aa 


(vs ole) A5 AI 325 dl ASI 


Kata 83! merupakan fi'ilamr dari C&5 


(AA ol) RAS USA & 
Cukup jelas. 


Cukup jelas. 


(PA ae) Sai CL ENA 


Kata Sl merupakan tashrif lughawi isim fa'il mufrad muannats dari sb . Fiiil 
madhy-nya A2 


R3 


(Hr ae) yaa An Lean 
Kata 455 merupakan tashrif lughawi dhamir & dari Gp . Fi'il madhy-nya Gx, 


(6 toni) Goa KAI 333 VI 
Kata Sa merupakan tashrif lughawi maf'ul jama' mudzkkar dari PA Fil 
madhy-nya &35 


196 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Ya) Ijo a an AT 


Kata S merupakan tashrif lughawi dhamir 2 dari g 543 Fi'il madhy-nya  :& 


- OA ag 


(ca 25adI) Gas KEA K3 


Kata ES merupakan tashrif lughawi fi'il mudhari' dhamir &, kata KENA merupakan 


mashdar , dan kata adl merupakan isim fa'il jama' mudzakkar dari fi'il madhy 2 a33 


4. Wazan das s8 Jas 


Abu Razin & Ummu Razin 


(xo :Sls3YI) Jen FE AI SELAI loka Ng T pall | 


A9 o 


(ea: As) Ah jl Lb 23353 PS SY ui AN lan 


“— 


AL 9 LA 


(MOS) Kaeu W3 Pun 5 IS Up Oi Ca 


5 sana 


(FN torkalel) Ooo TAI 2x43 


Sa Pi 


(FA Sora) Oo pia le aan Kue 


- 


197 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


www.bisa.id 


198 


(Pa) dea NT 


An 0G 


(NW: LSI) ASN ua . 


(14 sll) Usa, DNA 3 
(an) GB BIKE HA UI 


Abu Razin & Ummu Razin 


www .bisa.id 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA 


0 37 


(b JI) Mn Bing Siang LS S3 


6. Wazan Jai — Jas 
& z -- o3- babat 0. 0 0 2T-. - o Ag .& o - o ATA 
Ga DS AS sloa Uya Apa Ulil Uya Lah so Uya Apala ya USS 
(os: pke VI) GwelUadl 


#0coooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooco.. 


Abu Razin & Ummu Razin 199 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


9.2 Latihan Tashrif Tsulatsy Mazid 


Berikut ini diberikan contoh ayat-ayat Al-Our'an yang mengandung kata-kata dari 
tsulatsy mazid. Dua bab pertama akan dijelaskan tashrif-nya dan bab sisanya 
diperuntukkan untuk latihan dan selamat berlatih! 


1. Wazan kai Jas 
(at elus) Uel 3 Caraga An Ay 
Kata Ke &55 adalah mashdar dari & 


-£ Ina 


(xv SL) baja ap ur AI Pang IU dd Je 
Kata J5 merupakan tashrif lughawi dhamir :£ dari (5 . Fi'il madhy-nya J5 


(NN: SN) MU iis 3 5 ARA Un 


Kata W3l28 merupakan tashrif lughawi dhamir :£ dari fi'il madhy aa 


ar 
2-3 


(SLS) 2 de sa KE V3 aa Ipad Ga Jas 
Cukup Jelas. 


202 


(sa: JsVI) Anju SELAI 3 aa 313 
Cukup Jelas. 


B0 03, "esa 
... 


Kata “X6 merupakan fi 'ilfi'il mudhari' dari 455 


(ran aa) 13 AI GE OA V3 


03 ur 33 


Kata Ggs £ merupakan tashrif lughawi dhamir « ab dari pe. Fi il madhy-nya p naa 


200 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


(on LAN ) UISS USG Ini 
Kata SA merupakan tashrif lughawi dhamir ab dari san 


(ko Ta Ka 
Kata Bala mengikuti wazan TP merupakan tashrif lughawi isim maf'ul mufrad 
muannats dari yess . Fi'il madhy-nya 45 
(ASIN) YIS seed FS BUSI S3 JR Se Geli Ola ISS 3 U350 23 


Kata ear merupakan tashrif lughawi dhamir S8 dari 3:5 


2. Wazan Isla- ku 
(V5 2 JSI) Jana HAB ag Lal Gaal, 


Kata |45&W merupakan fi'il madhy dhamir & dari &W dan kata Isi adalah 
merupakan fi'il madhy dhamir ab dari H8 


Oa Pp 9 yaa2 HAN LAS aing BAG ayo AMI pgadan sni 
(4: 2511) 
Kata pt merupakan fi'il amr dhamir er dari fi'ilfi'il madhy Ge 


(65 BI) SAN 3 KAS DAS NS 1315 Gaal! VI AU SET Je 


Kata ds merupakan fi'il mudhari' dari J5 
ga uk Ke ba Dek aa SA KUA Sai DG 
(re oya) Gedolali Ga ES GI basi Mo SL lia SRS 8 USS A3 pp bu 


Kata EJ3& merupakan tashrif lughawi dhamir EX dari IS & 


Ore atas J) Gatal) Sel J2) Ld Ui Rig AL) Ia Sad Jl Is) 
Kata (42,14 merupakan fi'il amr dhamir er dari £ 3x 


Abu Razin & Ummu Razin 201 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


(er ma) pas 3 IR SI SLS PNG 213 Tang RU Op 2 Jail 2S ASI 


Kata 5», merupakan fi'il mudhari' dhamir & dari S7 


(rar BAN) GaPukid Hb Aka & Ipda Kanal AS) ASI, AN ASI liat Gaal Api G 


Kata Igi8& merupakan fi'il amr dhamir ae dari fi'ilfi'il madhy && 


(aras) Olga, pi dosen aa PS 333 
Kata5s2,3 merupakan fi'il mudhari' dhamir 4& dari # & 


- 


3. Wazan Jak Jasl 
(ra) BSA 3S H3 AS oa IE ba HAN yang Sah Aas Jani 3 


S 


(ea GB GAS HA Ui 
ker taaa & Aa 


202 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


- 
21 


(Mi: oU) bra, sa lgs CP 


(nb) Nya Mena WS 


(Noni) KAS5 Gl Oia OLS ala 


TA aa 


4. Wazan des — Jelas 


(JI) 


& 
Aw rana 


(er) Ud Inah AAL SAI Lil Ogan SL TE 1933 V3 


Abu Razin & Ummu Razin 203 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


ad 


(rob) Kei SI IKA ss IE SEA IS sil 3, 


NING JGN 3 B3 eks B3 Tya Ih Ca GAN AN SI ya 
(ee sad) 


G 
t 
C, 
& 
&— 
& 
E 
T 
3 
C 
"— 
G' 
T 
5 
G. 
Ca 
&: 


D5 z 


(1 3 3081) Un Inn Lepai Za yag JG 


204 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


A02 BAAI) SAE Ga JAS Lo Jia AA Kabin ia La AK Ea 


(wa 34) Jaw 31 Gea IS A3 NY AN KS K3 333 ja 


g 3. or 


(Wal) TS Ogan Ja Oa Gea) 


Ea 


Ke) Sa haiis 8 & LSI IS) Seal 


Abu Razin & Ummu Razin 205 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


(pb) Immiia Us 


An 0 


FP Wazan Jai NI) 


—. 
— 
3 


"Mn K3 Ia ES ka EA 


#0cococococonoso000000cococooooooooooooooooooooooococooocooococooooooooooococococooococooocooocococococococococococococococococooocococococococ.. 


206 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


An 


8. Wazan Jasis3 - Jasa 
(Not) Gap Y 25 


(V1 5) Oa niatan Kanal dat 2x3 


05 LI 


(sa : AN) BBI ja SS SIG Ap c 


(v: 3) Naat Kn Dasi 0 Oya p3 


ca 


(LA: 33) Wa SEL SEL Gaal JB 


(00: YG SEII D3 IL Bi PAS 


- 
pa 


Daa3 KEK US US Ga ABG! JG OS Ia BASE J8 JA Fian 6 
(ya elu VI) jan 


Abu Razin & Ummu Razin 207 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


Selesai atas karunia dan kemudahan dari Allah. 
Semoga Apa yang Kami susun bermanfaat untuk kaum 
muslimin. Jangan lupakan kami dalam doa kalian. 


Abu Razin & Ummu Razin 


— Kadal ay A0 mal Unarl Au yA ey JS Lai Io AI Ing — 


208 Abu Razin & Ummu Razin 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


REFERENSI 


Ash-Sharfu I (LARB2063), Diktat Ilmu Sharaf Universitas Al-Madinah International (MEDIU) 
Belajar Tashrif Sistem 20 Jam oleh A. Zakaria 

Jami'ud Durus Al-Lughah Al-'Arabiyyah oleh Mushtafa Al-Ghulayayniy 

Kitab At-Tashrif oleh Hasan bin Ahmad 

Matan Al-Bina Wal Asas oleh Ad-Dangiriy 

Matan Al-Ajurrumiyyah oleh Ibnu Ajurrum 

Oawaidul Lughatil “Arabiyyah oleh Mushtafa Thammum, Muhammad Umar, dkk 

Ringkasan Kaidah-Kaidah Bahasa Arab oleh Aunur Rafig bin Ghufran 


Durus Nahwiyyah Min Al-Mugaddimah Al-Ajurrumiyyah, Diktat Markaz Lughah Kalimah, Mesir 


Abu Razin & Ummu Razin 209 


ILMU SHARAF UNTUK PEMULA www.bisa.id 


PROFIL PENULIS 


Abu Razin, Khairul Umam Ibnu Syahruddin Al Batawy, dilahirkan pada 11 April 
1987, dan tumbuh besar di lingkungan Betawi. Lebih senang dipanggil dengan Encang 
iRul. Bermulazamah Ilmu Nahwu dan Sharaf bersama KH. Mahfudz bin Ma'mun - 
hafizhahullaah- selama 6 tahun di tengah-tengah kesibukan sebagai pelajar dari Kelas 1 
MTS sampai Kelas 3 SMA. Semoga Allah memberi keberkahan kepada KH. Mahfudz 
bin Ma'mun, seorang kyai Rawa Buaya, Cengkareng, yang sangat kharismatik di mata 
para muridnya yang dengan ikhlas dan sabar mendidik Kami. 


Pendidikan formal dilalui mulai dari SDN Duri Kosambi 06, MTs An-Nida Al- 
Islamiy, SMAN 78 Jakarta Barat, dan Fakultas Teknik Metalurgi dan Material 
Universitas Indonesia. Lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Pada saat 
menempuh kuliah di Universitas Indonesia, tepatnya saat tahun 2008, juga mengikuti 
perkuliahan jarak jauh di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Al-Madinah 
Internasional (MEDIU) Malaysia, dan lulus pada tahun 2012. 


Ummu Razin, Lailatul Hidayah, dilahirkan pada 17 Agustus 1989, dan tumbuh 
besar di lingkungan pesantren semenjak usia taman kanak-kanak. Sedari TK hingga 
selesai SMP dihabiskan di Pondok Pesantren Imam Bukhari di Solo, Kemudian 
melanjutkan SMA ke Pondok Pesantren Bin Baz, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan 
kuliah jarak jauh di Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Universitas Al-Madinah 
Internasional (MEDIU) Malaysia dan lulus pada tahun 2012. 


Abu Razin dan Ummu Razin ditagdirkan menikah pada Juli 2009. Abu Razin dan 
Ummu Razin kini tinggal di Depok, Jawa Barat, dengan 3 putera, Razin Abdilbarr, 
Adib Ubaidillah, dan Jaahid Abdurrasyid. Semoga Allah senantiasa memberikan 


limpahan karunia-Nya untuk kita semua. 


210 Abu Razin & Ummu Razin 


